





IMAM EMPAT MADZHAB 


Menjelaskati Tafsir Istawa Dan Kesucian Allah : 
“Dari Tempat Dan Arah 





“Barangsiapa berkata: Saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau 
barada di bumi maka ia telah menjadi kafir” 

Pernyataan al-Imam Abu Hanifah ini dikutip oleh banyak ulama, di antara- 
nya oleh al-Imam Abu Manshur al-Maturidi dalam Syarh al-Figh al-Akbar, 
al-Imim al-Izz ibn Abd as-Salam dalam Hall arRumiiz, al-Imim 
Tagiyuddin al-Hushni dalam Daf u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad, 
dan al-Imam Ahmad ar-Rifa'i dalam al-Burhan alMu yyad. 


Abdullah ibn Wahb, berkata: “Suatu ketika kami berada di majelis al-Imam 
Malik, tiba-tiba seseorang datang menghadap Al-Imam, seraya berkata: 
Wahai Abu Abdillah, ar-Rahman 'Ala al- "Arsy Istawa, bagaimanakah 
Istawa Allah? Abdullah ibn Wahab berkata: Ketika al-Imam Malik 
mendengar perkataan orang tersebut maka beliau menundukan kepala 
dengan badan bergetar dengan mengeluarkan keringat. Lalu beliau 
mengangkat kepala menjawab perkataan orang itu: “ar-Rahman “Ala 
al- Arsy Istawa sebagaimana Dia mensifati diri-Nya sendiri, tidak boleh 
dikatakan bagi-Nya bagaimana, karena bagaimana (sifat benda) tidak ada 
bagi-Nya. Engkau adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid'ah, 
keluarkan orang ini dari sini”. Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan 
dari majelis al-Imam Malik. 


Ketika al-lmam asy-Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah, beliau 
menjawab: 
“Haram atas setiap akal untuk menggambarkan Allah, haram atas segala 
prakiraan untuk membayangkan Allah, haram atas segala prasangka 
untuk mangkhayalkan Allah, haram atas segala jiwa untuk memikirkan 
Allah, haram atas setiap hati untuk tenggelam merenungkan Allah, haram 
atas segala lintasan pikiran untuk memikirkan Allah. Kecuali kita 
mensifati-Nya seperti yang telah Allah sifati akan Ta PEN seperti 

| yang disampaikan oleh Rasulullah” (Baper 5 


Sapu yang terbayang dalam benakmu Aula. Allah, aa 'Allah tidak! 
seperti demikian itu”. 
Pernyataan al-Imam Ahmad ini banyak dikutip oleh banyak ulama 
di kalangan” "Ahlussunnah, di antaranya "diriwayatkan oleha al-Imim Abul 
Fadl Fat-Tamimi dalam) kitab (Itigad al ImAm al- -Mubajjal Katmad Ibn 
Hanbal: 















ISBN 178-423-90112-0-1 


786239 049201 


NURUL HIKMAH PRESS 
Pondok Pesantren Nurul Hikmah 
Jl. Karyawan IINRYOHNRW. 09 
Karan TengahMtan Wan erang 15157 
https:// nuruIKikaah. ponpes.id 
admin@nurulhiKmah.ponpes.id 
Hp : 462 87878023938 





AOIDAN 


IMAM EMPAT MADZHAB 


Menjelaskan Tafsir Istawa Dan Kesucian Allah 
Dari Tempat Dan Arah 


CN b-ap) 


KOIDAH IMAM EMPAT MADZHAB 


Menjelaskan Tafsir Istawa Dan Kesucian Allah Dari Tepat Dan Arah 


Penyusun : 


Dr. H. Kholilurrtohman, MA 
ISBN : 978-623-90492-0-1 


Editor : 
Kholil Abou Fateh 


Penyunting : 
Kholil Abou Fateh 


Desain Sampul Dan Tata Letak : 
Fauzi Abou Yalby 


Penerbit : 
Nurul Hikmah Press 


Redaksi : 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah 
Jl. Karyawan III Rt. 04 Rw. 09 
Karang Tengah, Tangerang 15157 
https:/ /nurulhikmah.ponpes.id 


admin @)nurulhikmah.ponpes.id 


adjee. fauzi@)gmail.com 
Hp : #62 87878023938 


Cetakan pertama, April 2019 


Apidak Imam Empat Madshab | 1 


Agidah Imam Empat Madzhab 
Menjelaskan Tafsir Israwi 
Dan Kesucian Allah Dari Tempat Dan Arah 


Daftar Isi, 1 
Mukadimah , 4 
Bab I Penjelasan a-Imim Abu Hanifah Tentang Makna 
Istand, 9 
Di antara Bukti Abu Hanifah Berkeyakinan Allah 
Ada Tanpa Tempat, 13 
Mewaspadai Penyimpangan Agidah Oleh Ibn 
Oayyim Atas Nama Abu Hanifah, 18 
(Faedah Penting): Siapakah Ibn Gayyim al- 
Jawziyyah? , 28 
(Masalah Penting): Mewaspadai Penyimpangan adz- 
Dzahabi , 41 
(Faedah Penting): Bukti Kebencian adz-Dzahabi 
Terhadap a-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari Dan 
Kaum Asyariyyah , 45 
Bab II Penjelasan a/-Imim Malik ibn Anas Tentang Makna 
Istawa, 64 
Riwayat Yang Benar Oleh a/Hafizh al-Bayhagi , 68 


2 | Haidak Imam Empat Madykab 


Di Antara Bukti a-Imim Malik berkeyakinan Allah 
Ada Tanpa Tempat, 71 
Bab III Penjelasan a4/l-Imam asy-Syat'i Tentang Makna 
Istawd , 15 
Di Antara Bukti a-lmim asy-Syaf?i berkeyakinan 
Allah Ada Tanpa Tempat, 81 
Bab IV Penjelasan A/-Imim Ahmad ibn Hanbal Tentang 
Makna Istami , 85 
Di Antara Bukti allmim Ahmad ibn Hanbal 
berkeyakinan bahwa Allah Tidak Dapat 
Dibayangkan , 96 
Akidah a-lmam Ahmad Ibn Hanbal Dalam 
Menyikapi teks-teks Mutasydbihat, 9T 
(Faedah Penting), Mengenal Dua Orang Berbeda 
Dengan Nama Yang Sama, 106 
Bab V Faedah Penting, Mengenal Ibn Taimiyah Dan 
Faham Ekstrimnya , 110 
Kontroversi Pertama, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa alam ini tidak memiliki permulaan, ada 
azali bersama Allah”, 118 
Kontroversi Ke Dua: “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Allah adalah benda (Jisw) memiliki 
bentuk dan ukuran”, 121 


Hgidak Imam Empat Madzhal | 5 


Kontroversi Ke Tiga, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Allah berada pada tempat dan arah, serta 
Allah memiliki bentuk dan ukuran” , 122 
Kontroversi Ke Empat, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Allah duduk” , 125 
Kontroversi Ke Lima, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Neraka dan siksaan terhadap orang kafir 
di dalamnya memiliki penghabisan”, 130 
Penutup, Agidah Ulama Indonesia , 136 
Daftar Pustaka , 150 
Data Penyusun, 157 


G | Haidak Imam Empat Madyhab 


Mukadimah 


Salah satu bentuk fitnah akhir zaman ini adalah 
seperti yang diungkapkan oleh al-lmam a-Hafigh Abu 
Hafsh Ibn Syahin, -—-salah seorang ulama terkemuka yang 
hidup sezaman dengan al-Imim al-Hafizh ad-Daraguthni (W 
385 H)--, berkata: 


UD ada MB an ka og mol UB Ole OI, 


Al an Sa 


“Ada dua orang saleh yang diberi cobaan berat dengan 
orang-orang yang sangat buruk dalam akidahnya. 
Mereka menyandarkan akidah buruk itu kepada 
keduanya, padahal keduanya terbebas dari akidah 
buruk tersebut. Kedua orang itu adalah Ja'far ibn 
Muhammad dan Ahmad ibn Hanbal”. 


Orang pertama, yaitu al-Imwam Ja'far ash-Shadig ibn 
a-lmim Muhammad al-Bagir ibn a-Imim Ali Zayn al- 
Abidin ibn al-Imim asy-Syahid al-Husain ibn a-Imam Ali ibn 





1 Dikutip oleh a/Hifigh Ibn Asakir dalam Tuabyin Kadzib al- 
Muftari dengan rangkaian sanad-nya dari al-Hifigh Ibn Syahin. 


Hgidak Imam Empat Madzhal | 5 


Abi Thalib, beliau adalah orang saleh yang dianggap oleh 
kaum Syiah Rafidlah sebagai al-Imim mereka. Seluruh 
keyakinan buruk yang ada di dalam ajaran Syi'ah Rafidlah 
ini mereka sandarkan kepadanya, padahal beliau sendiri 
sama sekali tidak pernah berkeyakinan seperti apa yang 
mereka yakini. 


Orang ke dua adalah a-Imam Ahmad ibn Hanbal, 
salah seorang Imam madzhab yang empat, perintis 
madzhab Hanbali. Kesucian ajaran dan madzhab yang 
beliau tintis telah dikotori oleh orang-orang Musyabbihah 
yang mengaku sebagai pengikut madzhabnya. Mereka 
banyak melakukan kedustaan-kedustaan dan kebatilan- 
kebatilan atas nama Ahmad ibn Hanbal, seperti akidah 
lajsim, tasybih, anti takwil, anti tawassul, anti tabarruk, dan 
lainnya, yang sama sekali itu semua tidak pernah diyakini 
oleh al-Imim Ahmad sendiri. Terlebih di zaman sekarang 
ini, madzhab Hanbali dapat dikatakan telah “hancur” 
karena dikotori oleh orang-orang yang secara dusta 
mengaku sebagai pengikutnya. 


Sesungguhnya kecenderungan timbulnya akidah 
tasybih (Penyerupaan Allah dengan makhluk-makhluk-Nya) 
belakangan ini semakin merebak di berbagai level 


6 | Agidah Imam Empat Madyhal 


masyarakat kita. Sebab utamanya adalah karena semakin 
menyusutnya pembelajaran terhadap ilmu-ilmu pokok 
agama, terutama masalah akidah. Bencananya sangat besar, 
dan yang paling parah adalah adanya sebagian orang-orang 
Islam, baik yang dengan sadar atau tanpa sadar telah keluar 
dari agama Islam karena keyakinan rusaknya. 


Al-Imam al-Oaidii Iyadl al-Maliki dalam asy-Syifa Bi 
Tarif Hugiig al-Musthafa mengatakan bahwa ada dari orang- 
orang Islam yang keluar dari Islamnya (menjadi kafir) 
sekalipun ia tidak bertujuan keluar dari agama Islam 
tersebut. Ungkapan-ungkapan semacam, “Terserah Yang 
Di atas”, “Tuhan tertawa, tersenyum, menangis” atau 
“Mencari Tuhan yang hilang”, dan lain sebagainya adalah 
gejala tasybih yang semakin merebak belakangan ini. Tentu 
saja kesesatan akidah tasybih adalah hal yang telah 
disepakati oleh para ulama kita, dari dahulu hingga 
sekarang. 


Terkait dengan masalah di atas al-Imam Ibn al- 
Mu'allim al-Gurasyi (w 725 H)2, dalam kitab Ngjm al- 





2 Lihat biografinya dalam ad-Durar a-Kiminah karya al-Hafizh 
Ibn Hajar al-Asgalani, j. 4, h. 198 


Agidak Imam Empat Madzhab | 7 


Mubhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi, meriwayatkan bahwa sahabat 
Ali ibn Abi Thalib berkata: 


L Iu J3 SS Asu Dljsl Jus AeYI ola 3 23 Ta cai 
dp JS SSUYY al Sao YU ALA pai enagll al 
Al S2 memb digksas mei O9 SL YUL 


“Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat 
telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir”. 
Seseorang bertanya kepadanya: “Wahai Amir al- 
Mu minin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah 
karena membuat ajaran — baru atau karena 
pengingkaran? Sahabat Ali ibn Abi Thalib 
menjawab: — “Mereka — menjadi — kafir — karena 
pengingkaran. Mereka mengingkari Pencipta mereka 
(Allah) dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda 
dan anggota-anggota badan”. 


Buku yang ada di hadapan anda ini semoga 
memberikan pencerahan, bagi penulis, keluarga, kerabat, 
dan umat Islam pada umumnya. Setiap “tuduhan” atau 





3 Ibn al-Mu'allim al-Gurasyi, Ngjm al-Muhtadi Wa Rajm al- 
Mu tadi, h. 588, manuskrip al-Maktabah al-Ahliyyah, Paris, no. 638. 
Dikutip Dr. Salim Alwan, Tafsir Uli an-Nuha. 


| Agidak Imam Empat Madyhal 


“klaim” dalam buku ini penulis kutip secara orisinal 
dengan teks Arabnya dari kitab aslinya (Shdhib al-magal) 
dengan harapan menjadi pertimbangan yang dapat 
menguatkan kesimpulan. Dan pada akhirnya segala yang 
baik dari buku ini hakikatnya dari Allah dan semoga 
memberikan manfaat bagi kita semua, sementara 
kesalahan-kesalahan di dalamnya semoga diampuni Allah. 


Amin. 


Kholil Abu Fateh 
Asy-Sydfi'i al-Asyari al-Oadiri ar-Rijfa'i 


Agidak Imam Empat Madzhab | 9 


Bab I 


Penjelasan a/-Imim Abu Hanifah 


Tentang Makna Israwa 


Suatu ketika al-Imaim Abu Hanifah ditanya makna 


Istawi, beliau menjawab: 
AS AB NI Gal ga el SAI SY JB ya 


“Barangsiapa berkata: Saya tidak tahu apakah Allah 
berada di langit atau barada di bumi maka ia telah 
menjadi kafir. 


Orang yang berkata demikian dihukumi kafir oleh a-Imam 
Abu Hanifah oleh karena perkataan semacam itu 
memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat. Dan 





4 Pernyataan a-Imim Abu Hanifah ini dikutip oleh banyak 
ulama, di antaranya oleh a-Imim Abu Manshur al-Maturidi dalam 
Syarh al-Figh al-Akbar, a-lmim al-1zz ibn Abd as-Salam dalam Hal/ ar- 
Rumi, a-lmim Yagiyuddin al-Hushni dalam Dafu Syubah Man 
Syabbah Wa Tamarrad, dan al-Imim Ahmad ar-Rifa'i dalam al Burhan al- 
Mu'yyad. 


10 | Agidak Imam Empat Madyhal 


barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah bertempat maka ia 
seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhuk- 
Nya. Dan orang yang menyerupakan Allah dengan 
makhluk-Nya maka ia telah keluar dari Islam. 


Ada penyimpangan (distorsi) yang harus kita 
waspadai terkait dengan perkataan a/-Imim Abu Hanifah di 
atas, yaitu pernyataan Ibn al-GYayyim al-Jawziyyah, murid 
Ibn 'Taimiyah ini banyak membuat kontroversi dan 
melakukan kedustaan sama seperti seperti yang biasa 
dilakukan gurunya sendiri, yang ia nisbatkan kepada “4l- 
Imam Abu Hanifah. Dalam beberapa bait sya'ir yang 
dikenal dengan Niiniyyah Ibn al-Oayyim, Ibn al-Gayyim 
menuliskan sebagai berikut: 


DAN BUNYI Soga 4 naga JG SL UG 
KA IS Bg slah G3 SL saga BS 
DUS! Snertp ale KE TI HN BB AN Sl 3 

DU Alah Ia B3 d Fa GUS si 33 
Ok ais P3p3 Ng" GAS JSI aka 3 sa Ti 

“Demikian telah dinyatakan oleh al-Imam Abu 


Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit, juga oleh a-lmam 
Ya'gub ibn Ibrahim a-Anshari. Adapun lafazh- 


Hgidak Imam Empat Madzhal | U 


lafaghnya berasal dari pernyataan al-lmam Abu 
Hanifah..., 


bahwa orang yang tidak mau menetapkan Allah 
berada di Arsy-Nya, dan bahwa Dia di atas langit 
serta di atas segala tempat..., 


demikian pula orang yang tidak mau mengakui 
bahwa Allah berada di atas Arsy, di mana perkara 
tersebut tidak tersembunyi dari setiap getaran hati 


ManuSid..., 


maka itulah orang yang tidak diragukan lagi 
dalam pengkafirannya. Inilah pernyataan yang telah 
disampaikan oleh Innam masa sekarang (maksudnya 
adalah gurunya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah). 


Inilah pernyataan yang telah tertulis dalam kitab 
al-Figh al-Akbar (karya al-lmam Abu Hanifah) di 
mana kitab tersebut telah memiliki — banyak 


penjelasannya”. 


Apa yang ditulis oleh Ibn al-Yayyim dalam untaian 
bait-bait syair di atas tidak lain hanya untuk 
mempropagandakan agidah tasybih yang ia yakininya. Ibn 
al-Yayyim sama persis dengan gurunya sendiri, yaitu Ibn 


(2 | Agidak Imam Empat Madulak 


Taimiyah, memiliki keyakinan bahwa Allah bersemayam 
atau bertempat di atas Arsy. Pernyataan Ibn al-GYayyim di 
atas bahwa keyakinan tersebut adalah agidah a/-Imam Abu 
Hanifah adalah kebohongan belaka. 


Kita yakin sepenuhnya bahwa al-Imim Abu Hanifah 
adalah seorang ahli tauhid, mensucikan Allah dari 
keserupaan dengan makhluk-Nya. Bukti kuat untuk itu 
mari kita lihat karya-karya al-Imam Abu Hanifah sendiri, 
seperti ah-Figh al-Akbar, a-Washiyyah, atau lainnya. Dalam 
karya-karya tersebut terdapat banyak ungkapan beliau 
menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai 
makhluk-Nya, Dia tidak membutuhkan kepada tempat atau 
Arsy, karena Arsy adalah makhluk Allah sendiri. Dan 
mustahil Allah membutuhkan kepada makhluk-Nya. 


Sesungguhnya memang seorang yang tidak memiliki 
senjata argumen ia akan berkata apapun untuk menguatkan 
keyakinan yang ia milikinya, termasuk melakukan 
kebohongan-kebohongan kepada para ulama terkemuka. 
Inilah tradisi ahli bid'ah untuk menguatkan bid'ah-bid'ah 
mereka. Dengan sangat ringan mereka akan berkata: “gl- 
Imam Malik berkata demikian, atau al-Imaim Abu Hanifah 


Apidak Imam Empat Madzkab | 13 


berkata demikian, dan seterusnya”. Padahal perkataan- 
perkataan mereka adalah dusta belaka dan bohong besar. 


Di Antara Bukti Abu Hanifah Berkeyakinan Allah 
Ada Tanpa Tempat 


Dalam a4/-Figh a-Akbar, a-lmim Abu Hanifah 
menuliskan sebagai berikut: 

WS EYE Tb ya 3 Ma Tap ya SI 
PES Aa (AYI 3gb) Ke GS K5 Ah 3 

MAS ya Adit Yg ARIS ra SNI 
“Dan sesungguhnya Allah itu satu bukan dari segi 
hitungan tapi dari segi bahwa tidak ada sekutu bagi- 
Nya. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, 
tidak ada suatu apapun yang meyerupai-Nya. Dia 
bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat 
benda. Dia tidak memiliki batasan (Artinya bukan 
benda), Dia tidak memiliki keserupaan, Dia tidak 
ada yang dapat menentang-Nya, Dia tidak ada yang 
sama dengan-Nya, Dia tidak menyerupai suatu 


14 | Agidak Imam Empat Madykah 


apapun dari makhluk-Nya, dan tidak ada suatu 
apapun dari makhluk-Nya yang menyerupai-Nya?”. 


Masih dalam d/-Figh al-Akbar, a-lmaim Abu Hanifah 


juga menuliskan sebagai berikut: 


V9 LAS Vg dm Ih peang) oseb AI 3 mag gag! olag 
Ablana IIS 0g diy OS Ya A5 


“Dan kelak orang-orang mukmin di surga nanti akan 
melibat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. 
Mereka melihat-Nya tanpa adanya keserupaan 
(Tasybih), tanpa sifat-sifat benda (Kayfiyyah), tanpa 
bentuk (Kammuyyah), serta tanpa adanya jarak antara 
Allah dan orang-orang mukmin tersebut”. 


Pernyataan a/-Imim Abu Hanifah ini sangat jelas 
dalam menetapkan kesucian tauhid. Artinya, kelak orang- 
orang mukmin di surga akan langsung melihat Allah 
dengan mata kepala mereka masing-masing. Orang-orang 
mukmin tersebut di dalam surga, namun Allah yang 





5 Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit al-Kufiy (W 150 H), al- 
Figh al-Akbar, Ta'ligat Dr. Jamil Halim al-Syarif, cet. Dar al-Masyari', 
Bairut, 1436-2015, h. 11-12 

5 Abu Hanifah, al-Figh akAkbar, ... h. 41-42 


Agidak Imam Empat Madzkal | 15 


mereka lihat bukan berarti di dalam surga. Allah tidak 
boleh dikatakan bagi-Nya “di dalam” atau “di luar”. Dia 
bukan benda, Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah 
yang dimaksud oleh a-Imim Abu Hanifah bahwa orang- 
orang mukmin akan melihat Allah tanpa Tasybih, tanpa 
Kayfyyah, dan tanpa Kammiyyah. 


Al-lmam Abdullah al-Harari berkata: 


sd Ama AI Ugp Ogiagkl JB ISI Gel oya ES (aga ob 
BA aa Lal ALAN CS Red Lin Oya gag) ce AA 
pe p3 Ika Akad! aa Lala 


(Perkataan) Abu Hanifah ini sangat penting. 
Banyak orang ketika dikatakan kelak penduduk 
surga dapat melihat Allah dengan mata kepala mereka 
berprasangka bahwa Allah memiliki arah atau 
berbadapan, baik dengan jarak dekat atau jaraka 
Jauh, ini pemahaman yang sangat berbahaya”. 


Kemudian karya Abu Hanifah yang lain, berjudul a/- 
Washiyyah, beliau menuliskan: 





7 Jamil Halim, Ta'ligat "Ala al-Figh a-Akbar, h. 42 


16 | Agidak Imam Empat Madyhal 


Ad) Roro d0 OP ya Gatal All Ie dl ob 
U eebS OS yk call abg al BAM yag ale Jitu 
AE II bel OS j3 GARA oyedig dd LE) le 8 
Ike SUS oo ai Il Ikat al OS oa all al Jat3 LAI 

ENYA 


“Kita menetapkan sifat Istiwad” bagi Allah pada Arsy 
bukan dalam pengertian Dia membutuhkan kepada 
Arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa 
Dia bertempat atan bersemayam di Arsy. Allah yang 
memelihara Arsy dan memelihara selain Arsy maka 
Dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk- 
Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan 
kapada makhluk-Nya maka berarti Dia tidak 
mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. 
Dan jika Dia tidak mampu atau lemah maka berarti 
sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian 
Jika Allah membutuhkan untuk duduk atau 
bertempat di atas Arsy, lalu sebelum menciptakan 
Arsy dimanakah la? (Artinya, jika sebelum 
menciptakan Arsy Dia tanpa tempat, dan setelah 
menciptakan Arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia 
berubah, — sementara — perubahan — adalah — tanda 


Agidak Imam Empat Madzkal | 17 


makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua 
dengan kesucian yang agung”. 


Dalam kitab d/-Figh al-Absath, al-Imim Abu Hanifah 


menuliskan: 
ot da SBI il oh Ja OS OA Ng Il Al 05 
SA IS 3 yag SO V3 3 Vs 


“Allah ada tanpa permulaan (Azalyy, Oadim) dan 
tanpa tempat. Dia ada sebelum menciptakan apapun 
dari makhluk-Nya. Dia ada sebelum ada tempat, Dia 
ada sebelum ada makhluk, Dia ada sebelum ada 
segala sesuatu, dan Dialah pencipta segala sesuatu. 
Maka barangsiapa berkata: Aku tidak tahu 
Tuhanku (Allah) apakah Ia di langit atau di bumi?, 
maka orang ini telah menjadi kafir. Demikian pula 
menjadi kafir seorang yang berkata: Allah bertempat di 
Arsy, tapi saya tidak tahu apakah Arsy itu di bumi 


atau di langit”. 


Dalam tulisan al-Imam Abu Hanifah di atas, beliau 
mengkafirkan orang yang berkata: “Aku tidak tahu 





8 Syarh al-Figh al-Akbar, Mulla Ali al-Gar?”, h. 70 
9 al-Figh akAbsath, h. 51 


(3 | Agidal Imam Empat Madykah 


Tuhanku (Allah) apakah Ia di langit atau di bumi?”. 
Demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata: 
“Allah bertempat di Arsy, tapi saya tidak tahu apakah Arsy 
itu di bumi atau di langit”. Anda perhatikan, klaim kafir 
dari a-lmim Abu Hanifah terhadap orang yang 
mengatakan dua ungkapan tersebut adalah karena di dalam 
ungkapan itu terdapat pemahaman adanya tempat dan arah 
bagi Allah. Padahal sesuatu yang memiliki tempat dan arah 
sudah pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya 
dalam tempat dan arah tersebut. Dengan demikian sesuatu 
tersebut pasti merupakan sesuatu yang baharu (makhluk), 
bukan Tuhan. 


Mewaspadai Penyimpangan Agidah Oleh Ibn 
Oayyim Atas Nama Abu Hanifah 


Tulisan a-lmim Abu Hanifah di atas seringkali 
disalahpahami atau sengaja diputarbalikan pemaknaannya 
oleh kaum Musyabbihah (sekarang Wahhabiyyah). Perkataan 
a-lmim Abu Hanifah ini seringkali dijadikan alat oleh 
kaum Musyabbihah untuk mempropagandakan keyakinan 
mereka bahwa Allah berada di langit atau berada di atas 
Arsy. Padahal sama sekali perkataan al-Imim Abu Hanifah 


Agidak Imam Empat Madzhab | 19 


tersebut bukan untuk menetapkan tempat atau arah bagi 
Allah. Justru sebaliknya, beliau mengatakan demikian 
adalah untuk menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat 
dan tanpa arah. Hal ini terbukti dengan perkataan- 
perkataan a-Imaim Abu Hanifah sendiri seperti yang telah 
kita kutip di atas, di antaranya tulisan beliau dalam 4l- 
Washiyyah: “Jika Allah membutuhkan untuk duduk atau 
bertempat di atas Arsy, lalu sebelum menciptakan Arsy 
dimanakah Dia?”. 


Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa 
klaim kafir yang sematkan oleh a-Imim Abu Hanifah 
adalah terhadap mereka yang beragidah tasybih, yaitu 
mereka yang berkeyakinan adanya keserupaan antara Allah 
dengan ciptaan-Nya, termasuk dalam hal ini keyakinan 
sesat mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas 
Arsy. Inilah maksud yang dituju oleh a-Imam Abu Hanifah 
dengan dua ungkapannya tersebut di atas, sebagaimana 
telah dijelaskan oleh 4/-Allimah al-Bayyadli al-Hanafi 
dalam karyanya, Isyarat al-Marim Min Ibirit a-lmam'!. 
Demikian pula maksud perkataan al-Imwim Abu Hanifah ini 





10 Al-Bayyadli, Isyirat al-Marim, h. 200 


20 | Agidal Imam Empat Madyhak 


telah dijelasakan oleh a-Muhaddits Muhammad Zahid al- 
Kautsari dalam kitab Takmilah as-Sayf ash-Shagi!'. 


Asy-Syaikh Ali Mulla al-Gari di dalam Syarh al-Figh 
al-Akbar menuliskan sebagai berikut: 

LJB eyes Al aa Lis Ul Il al SJ al al es 
BOY AS HB AI Gel ya slah 3 SAN 
Lyn ma Bab Ae Uesatal JAN de yA) Jah Jl 
Sd slam Pali oo Yg Hall ds dl JB Op ole 
Bal S3 jab slama BS ST UNY BS ga JB AI 
Ie uya Sah gag Ce del 3 Ils dl OY ji Maa sal 
LI ane goal ALAN! Fasih SS al Ilgdily Al "al ya NI 
JB oya" il dy Ai gal ALAN JB ii "gadi Je" SG 
Isa Ia OY CAS PI Sal ga slasdi 3 Ilai dl Sel 
Ng Asian sed UX GP OT pagi yag OA Gal Ol ap 
ILY! Hn eiiglg elok! Jet oya AO ae al Oi li 
Ja #leg Jen ala VOL aa el Sa de Yls Je 

A9 P4 ape LS audi Jai 





1 Takmilah ar-Radd 'Al4 an-Niiniyyah, h. 180 


Agidak Imam Empat Madzhal | 21 


“Ada sebuah riwayat berasal dari Abu Muthi' al- 
Balkhi bahwa ia pernah bertanya kepada Abu 
Hanifah tentang orang yang berkata “Saya tidak tahu 
Allah apakah Dia berada di langit atau berada di 
bumi!?”. Abu Hanifah menjawab: “Orang tersebut 
telah menjadi kafir, karena Allah berfirman “ar- 
Rahman “Ala al-'Arsy Istawd”, dan Arsy Allah 
berada di atas langit ke tujuh”. Lalu Abu Muthi' 
berkata: “Bagaimana jika seseorang berkata “Allah di 
atas Arsy, tapi saya tidak tahu Arsy itu berada di 
langit atau di bumi?!”. Abu Hamifah berkata: “Orang 
tersebut telah menjadi kafir, karena sama saja ia 
mengingkari Allah berada di langit. Dan barangsiapa 
mengingkari Allah berada di langit maka orang itu 
telah menjadi kafir. Karena Allah berada di tempat 
Jang paling atas. Dan sesungguhnya Allah diminta 
dalam doa dari arah atas bukan dari arah bawah”. 


Kita jawab riwayat Abu Muthi” ini dengan 
riwayat yang telah disebutkan oleh al-Imam al-1zg Ibn 
Abdis Salam dalam kitab Hall ar-Rumii3, bahwa al- 
Imam Abu Hanifah berkata: “Barangsiapa berkata 
“Saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di 


, 


bumi?!” maka orang ini telah menjadi kafir. Karena 


22 | Aaidak Imam Empat Madulak 


perkataan semacam ini memberikan pemahaman 
bahwa Allah memiliki tempat. Dan barangsiapa 
berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka 
orang tersebut seorang musyabbih, menyerupakan 
Allah dengan makhluk-Nya”. Al-lmam al-lzg Ibn 
Abdis Salam adalah ulama besar terkemuka dan 
sangat terpercaya. Riwayat yang beliau kutip dari al- 
Imam Abu Hanifah dalam hal ini wajib kita pegang 
teguh, bukan dengan memegang tegung riwayat yang 
dikutip oleh Ibn Abi al-lxg (yang telah membuat 
Syarh Risilah al-'“Agidah ath-Vhahawiyyah versi 
agidah tasybih). 


Di samping ini semua, Abu Muthi' al-Balkhi 
sendiri adalah seorang yang banyak melakukan 
pemalsuan seperti yang telah dinyatakan oleh banyak 


ulama hadits”. 


Asy-Syaikh Musthafa Abu Sayf al-Hamami, salah 
seorang ulama al-Azhar terkemuka, dalam kitab karyanya 
berjudul Ghawts al-Ibid Bi Bayan ar-Rasyid menuliskan 
beberapa pelajaran penting terkait riwayat Abu Muthi' al- 
Balkhi di atas, sebagai berikut: 





12 Mulla Ali al-Gari, Syarh al-Figh a-Akbar, h. 197-198 


Agidak Inam Empat Madzhal | 23 


Pertama: Bahwa pernyataan yang dinisbatkan 
kepada a-Imam Abu Hanifah tersebut sama sekali tidak ada 
penyebutannya dalam a-Figh a-Akbar. Pernyataan 
semacam itu dikutip oleh orang yang tidak 
bertanggungjawab, dan dengan sengaja ia berdusta 
mengatakan bahwa itu pernyataan al-Imim Abu Hanifah 
dalam a/-Figh a-Akbar, tujuannya tidak lain adalah untuk 


mempropagandakan kesesatan orang itu sendiri. 


Kedua: Kutipan riwayat semacam ini jelas berasal 
dari seorang pemalsu (WadI-dia”). Riwayat orang semacam 
ini jika dalam masalah-masalah Fur4'iyyah (figih) saja sama 
sekali tidak boleh dijadikan sandaran, terlebih lagi bila 
dalam masalah-masalah Us)4/iyyah (agidah). Mengambil 
periwayatan orang pemalsu semacam ini adalah merupakan 
pengkhiatan terhadap ajaran-ajaran agama. Dan ini tidak 
dilakukan kecuali oleh orang yang hendak menyebarkan 


kesesatan atau bid'ah yang ia yakini. 


Ketiga: Periwayatan pemalsu ini telah terbantahkan 
dengan periwayatan yang benar dari seorang Imam agung 
terpercaya (Isigah), yaitu a-Imim al-Izz Ibn Abdis Salam. 
Periwayatan al-Imim Ibn Abdis Salam tentang perkataan a/- 
Imam Abu Hanifah jauh lebih terpercaya dan lebih benar 


24 | Agidak Imam Empat Maduhak 


dibanding periwayatan pemalsu tersebut. Berpegang teguh 
kepada periwayatan seorang pendusta (Kadz-dzab) dengan 
meninggalkan periwayatan seorang yang “#igah adalah 
sebuah pengkhianatan yang hanya dilakukan seorang ahli 
bid'ah saja. Seorang yang melakukan pemalsuan semacam 
ini, cukup untuk kita klaim sebagai orang yang tidak 
memiliki amanah. Jika orang awam saja melakukan 
pemalsuan semacam ini dapat menjadikannya seorang yang 
tidak dapat dihormati lagi, terlebih jika pemalsuan ini 
dilakukan oleh seorang yang alim, maka jelas orang alim ini 
tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi dengan ilmu- 
ilmunya. “Orang alim” semacam itu tidak pantas untuk kita 
sebut sebagai orang alim, terlebih kita golongkannya dari 
jajaran para Imam terkemuka atau para ahli ijtihad. Dan 
lebih parah lagi jika pengkhianatan pemalsu ini dalam tiga 
perkara tersebut di atas sekaligus. Padahal dengan hanya 
satu pengkhianatan saja sudah dapat menurunkannya dari 
derajat #sigah. Karena jika satu riwayat sudah ia dikhianati, 
maka kemungkinan besar terhadap riwayat-riwayat yang 
lainpun ia akan melakukan hal sama. 





13 Lebih lengkap lihat Abu Saif al-Hamamiy, Ghawts al-Ibad Bi 
Bayin ar-Rasyid, h. 99-100 


Agidak Imam Empat Madzhal | 25 


Kemudian dalam bait sya'ir di atas, Ibn al-GYayyim 
tidak hanya membuat kedustaan kepada al-Imim Abu 
Hanifah, namun ia juga melakukan kedustaan yang sama 
terhadap al-Imim Ya'gub. Yang dimaksud al-Imim Ya gub 
dalam bait sya'ir ini adalah sahabat a-Imim Abu Hanifah, 
yaitu Abu Yusuf Ya'gub ibn Ibrahim al-Anshari. Dalam 
menyikapi perbuatan Ibn al-Yayyim ini, asy-Syaikh 
Musthafa Abu Sayf al-Hamami berkata: 


Al Lara SI lia (3 SS wi c AN 


“Aku tidak ragu dalam apa yang dinyatakan (oleh 
Ibn Oayyim) ini adalah sebuah kedustaan untuk 
tujuan mempropagandakan keyakinan bid ahnya "4. 


Penilaian yang sama terhadap Ibn al-Gayyim 
semacam di atas juga telah diungkapkan oleh a/-Muhaddits 
al-lmam Muhammad Zahid al-Kautsari dalam kitab 
bantahannya terhadap Ibn al-Gayyim berjudul Takmilah ar- 
Radd “Ala Niiniyyah Ibn al-Oayyim. Karya al-Imim al-Kautsari 
ini adalah sebagai tambahan atas kitab karya a/-Imam 
Tagiyyuddin as-Subki berjudul as-Sayf ash-Shagil F7 ar-Radd 
“Ala Ibn Zafih kitab yang juga berisikan serangan dan 





14 Ghawts al Ibad, h. 99 


26 | Haidak Imam Empat Madulak 


bantahan terhadap bid'ah-bidah Ibn al-Yayyim. Yang 
dimaksud dengan “Ibn Zafil” oleh a-Imam Tagiyyuddin as- 
Subki dalam judul kitabnya ini adalah Ibn al-Gayyim al- 
Jawziyyah: murid dari Ibn Taimiyah!». 


Dengan demikian riwayat yang sering 
dipropagandakan oleh Ibn al-Yayyim, yang juga sering 
dipropagandakan oleh kaum Wahhabiyyah bahwa a/-Imam 
Abu Hanifah berkeyakinan “Allah berada di langit” adalah 
kedustaan belaka. Riwayat ini sama sekali tidak benar. 
Dalam rangkaian sanad riwayat ini terdapat nama-nama 
perawi yang bermasalah, di antaranya, Abu Muhammad 
ibn Hayyan, Nu'aim ibn Hammad, dan Nuh ibn Abi 
Maryam Abu Ishmah. 


Orang pertama, yaitu Abu Muhammad ibn Hayyan 
dinilai dla'if oleh ulama hadits terkemuka yang hidup 
dalam satu wilayah dengan Abu Muhammad ibn Hayyan 
sendiri, yaitu a-lmim al-Hifigh al-Assal. Kemudian orang 
kedua, yaitu Nu'aim ibn Hammad adalah seorang Miyjassim 
(berkeyakinan bahwa adalah benda)'5. Demikian pula Nuh 
ibn Abi Maryam yang merupakan ayah tiri dari Nu'aim ibn 





15 Al-Kawtsari, Takmilah ar-Radd “Al& an-Niiniyyah, h. 108 
16 Ibn Hajar al-“Asglani, Tahdzib at-Tahakih, j. 10, h. 409 


Agidak Imam Empat Madzhal | 27 


Hammad juga seorang Mwassim'”. Dan Nuh ibn Abi 
Maryam ini adalah anak tiri dari Mugatil ibn Sulaiman, 
pemuka kaum Mujassimah. Dengan demikian, Nw'aim ibn 
Hammad telah dirusak oleh ayah tirinya sendiri, yaitu Nuh 
ibn Abi Maryam, demikian pula Nuh ibn Abi Maryam 
telah dirusak oleh ayah tirinya sendiri, yaitu Mugatil ibn 
Sulaiman. Orang-orang yang kita sebutkan ini, 
sebagaimana dinilai oleh para ulama Ahli Kalam, mereka 
semua adalah orang-orang yang berkeyakinan tasybih dan 
tajsim. Dengan demikian bagaimana mungkin riwayat 
orang-orang yang beragidah tasybih dan tajsim semacam 
mereka dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan 
permasalahan agidah?! Sesungguhnya orang yang 
bersandar kepada mereka adalah bagian dari mereka 
sendiri'8. 


Al-lmim al-Hafizh Ibn al-Jawzi dalam kitab Dafu 
Syubah at-Tasybih, dalam penilaiannya terhadap Nw'aim ibn 
Hammad mengutip perkataan Ibn Adi, mengatakan: “Dia 


(Nw'aim ibn Hammad) adalah seorang pemalsu hadits”. 





1 Ibn Hajar al-“Asglani, Tahdzib at-Tahdzib, j. 10, h. 433 
18 Lengkap lihat Dr. Salim Alwan, Tafsir Uli an-Nuha, h. 59 
19 Ibn al-Jawzi, Dafu Syubah at-Tasybih, h. 32 


25 | Agidak Imam Empat Madyhal 


Kemudian a-lmim Ahmad ibn Hanbal pernah 
ditanya tentang riwayat Nu'im ibn Hammad, tiba-tiba 
beliau memalingkan wajahnya sambil berkata: “Hadits 
munkar dan majhul 2. Penilaian a/l-Imim Ahmad ini artinya 
bahwa riwayat Nu'aim ibn Hammad ada sesuatu yang sama 
sekali tidak benar. 


(Faedah Penting), Siapakah Ibn OGayyim al- 
Jawziyyah? 


Ia bernama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub 
az-Zar'i, dikenal dengan nama Ibn Gayyim al-Jawziyyah, 
lahir tahun 691 hijriyah dan wafat tahun 751 hijriyah. Al- 
Dzahabi dalam kitab a-Mujam al-Mukhtash menuliskan 
tentang sosok Ibn GYayyim sebagai berikut: 


Cogjki Any ARA 3 Janiy OWSG ly yang digit Cah s5 
Ih ds 2 SY Ba ya Abg ceme 39 (dayak P3 29 
Anni Plh IDA Ade sambal) Jeel 3 Be Ji 

AI NI Pan SP al —exn Ka ala ag Ja 





2 Ibn al-Jawzi, Dafu Syubah at-Tasybih, h. 32 


Agidak Imam Empat Madzhab | 29 


Ta tertarik dengan disiplin hadits, matan-matan-nya, 
dan para perawinya. Ia juga berkecimpung dalam 
bidang figih dan cukup kompeten di dalamnya. Ia juga 
mendalami ilmu nahwu dan lainnya. Ia telah 
dipenjarakan beberapa kali karena pengingkarannya 
terhadap keboleban melakukan perjalanan untuk 
ziarah ke makam Nabi Ibrahim. la menyibukan diri 
dengan menulis beberapa karya dan menyebarkan 
ilmu-ilmunya, hanya saja ia seorang yang suka merasa 
paling benar dan terlena dengan pendapat-pendapatnya 
sendiri, hingga ia menjadi seorang yang terlalu berani 
atau nekad dalam banyak permasalahan”. 





2 Lihat a-Magalat as-Sunniyjah mengutip dari a-Mujam al 
Mukhtash, h. 43. Hendaklah selalu ingat, Ibnul Jawzi dan Ibn Gayyim 
al-Jawziyyah adalah dua orang yang berbeda. Yang pertama ulama 
besar terkemuka sementara yang kedua seorang yang sesat, berakidah 
tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Ibnul Jawzi, 
bernama Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin 
Muhammad bin Ali al-Gurasyi al-Baghdadi, dikenal dengan sebutan 
Ibnul Jawzi, a-lmim a-Hifizh a-Mufassir al-Ushiliyy al-Mutakallim. 
Salah seorang ulama Ahlussunnah terkemuka multidisipliner, ahli 
hadits (a-Hafigh), ahli figih (a-Fagih), ahli tafsir (a-Mufassir), ahli 
teologi (al-Mutakallaim), ahli sejarah (a-Mu'arrikh), sufi terkemuka, 
seorang yang guhud dan wara'. Lahir tahun 510 H, dan wafat pada 7 
Ramadlan tahun 597 H. Di antara karya-karyanya, al-Mughuf F7 Tm al- 
Our'in, Zid al-Masir Ff Um at-Tafsir, a-MaudIii'it Ff a-Hadits, Musykil 


30 | Haidak Imam Empat Madzhak 


Al-Imim al-Hifigh Ibn Hajar al-Asgalani dalam kitab 
ad-Durar al-Kaminah menuliskan tentang Ibn Gayyim 
sebagai berikut: 


Ie oa BP AN US GP Ted al ads ola 
iss caale pesg da5 Kalla SAI png LIS ar 3 net 
bass Jar de Sadoy oral OT ama Ralh aed al da 
Sa Sole Haag SA aya Gala Ll Lala Sl 


Al ana Odlua nas elole 3 Ju 059 ana 


Ta ditaklukkan oleh rasa cintanya kepada Ibn 
Taimiyah, hingga tidak sedikitpun ia keluar dari 
seluruh pendapat Ibn Taimiyah, dan bahkan ia selalu 
membela setiap pendapat apapun dari Ibu Taimiyah. 





as-Shihdah, ad-Dlu'afi Ff a-Hadits, Bustin a-Wa'idghin, Shayd al-Khathir, 
Dgamm al-Hawi, Laftah al-Kabd NI Nashihah a-Walad, Ru'is al-Oawirir, 
Shifat as-Shafwah, Talbis Iblis, al-Muntagbim Pf at-Tirikh, al-Hasan al- 
Bashri, Mandgib Umar ibn “Abdil Aziz, al-Adzkiya, alWafa Fi-Fadla-il 
al-Musthafa, Dafu Syubah at-Tasybih Bi Akaff at-Tangih (kitab dengan 
terjemahan yang ada di hadapan anda ini), Tagwim al-Lisin, Sahyah al- 
Ahzin, dan lainnya. (Lebih lengkap lihat biografi beliau dalam, Siyar 
Alam an-Nubala', j. 21, h. 365, Tadgkirah al-Hujfjazh, h. 1091, Wafayat 
al-A'yan, j. 2, h. 321, al-Bidayah Wa an-Nihayah, 1. 31, h. 28, Dgail 
Thabagit al-Huffizh, j1, h. 399, a-Kimil F7 at-Tarikh, j. 12, h. 171, dan 
lainnya) 


Agidak Imam Empat Madzhab | 31 


Ibn Oayyim inilah yang berperan besar dalam 
menyeleksi dan menyebariuaskan berbagai karya dan 
ilmu-ilmu Ibn Taimiyah. Ia dengan Ibn Taimiyah 
bersama-sama telah dipenjarakan di penjara al-Oal'ah, 
setelah sebelumnya ia dihinakan dan arak keliling di 
atas unta hingga banyak dipukuli ramai-ramai. Ketika 
Ibn Taimiyah meninggal dalam penjara, Ibn Oayyim 
lalu dikeluarkan dari penjara tersebut. ' Namun 
demikian Ibn Oayyim masih mendapat beberapa kali 
hukuman karena perkataan-perkataannya yang ia 
ambil dari fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Karena itu Ibn 
Oayyim banyak menerima serangan dari para ulama 
semasanya, seperti juga para ulama tersebut diserang 
olehnya ”?2. 


Sementara Ibn Katsir menuliskan tentang sosok 
Ibn Yayyim sebagai berikut: 
Si lali dl Gb Alus ska bahasa OLS A39 
SPB ga Lebong Jgler Sona Lenny Lpng Cina 01 AI 
AL L0gg Kal op BL 





22 Lihat a-Magilat as-Sunniyyah mengutip dari ad-Durar al- 
Kaminah, h. 43 


22 | Agidak Imam Empat Madulak 


Ta (Ibn Oayyim) bersikukuh memberikan fatwa 
tentang masalah talak dengan menguatkan apa yang 
telah difatwakan oleh Ibn Taimiyah. Tentang masalah 
talak ini telah terjadi perbincangan dan perdebatan 
Jang sangat luas antara dia dengan pimpinan para 
hakim (Oidli al-Oundlat), Tagiyuddin as-Subki dan 


ulama lainnya” 2. 


Ibn Gayyim adalah sosok yang terlalu optimis dan 
memiliki gairah yang besar atas dirinya sendiri, yang hal ini 
secara nyata tergambar dalam gaya karya-karya tulisnya 
yang nampak selalu memaksakan penjelasan yang sedetail 
mungkin. Bahkan nampak penjelasan-penjelasan itu seakan 
dibuat-buatnya. Referensi utama yang ia jadikan rujukan 
adalah selalu saja perkataan-perkataan Ibn 'Taimiyah. 
Bahkan ia banyak mengutak-atik fatwa-fatwa gurunya 
tersebut karena dalam pandangannya ia memiliki kekuatan 
untuk itu. Tidak sedikit dari faham-faham ekstrim Ibn 
Taimiyah yang ia propagandakan dan ia bela, bahkan ia 
jadikan sebagai dasar argumentasinya. Oleh karena itu telah 
terjadi perselisihan yang cukup hebat antara Ibn Gayyim 
dengan pimpinan para hakim (Odd/i al-Oudlat), a-lmam al- 





23 Al-Bidayah Wa an-Nihdyah, j. 14, j. 235 


Hgidak Imam Empat Madzkab | 35 


Hafiz) Tagiyuddin as-Subki di bulan Rab'ul Awwal dalam 
masalah kebolehan membuat perlombaan dengan hadiah 
tanpa adanya seorang muhallil (orang ke tiga antara dua 
orang yang melakukan lomba). Ibn Oayyim dalam hal ini 
mengingkari pendapat al-lmim as-Subki, hingga ia 
mendapatkan tekanan dan hukuman saat itu, yang pada 
akhirnya Ibn @Gayyim menarik kembali pendapatnya 


tersebut. 


Allmim Tagiyuddin al-Hishni (w 829 H), salah 
seorang ulama terkemuka dalam madzhab asy-Syaff'i, 
penulis kitab Kifayah al-Akhyir, dalam karyanya berjudul 
Dafu Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad sebagai bantahan 
atas kesesatan Ibn Taimiyah menuliskan sebagai berikut: 

SSI) og Jl ll IS Ob hay Aiu pl Ted il OS 
BI dee abi abg Je oi eneng BOLA A8 na Y ol 
SN pb 03 ol esai lis! la le OLS telug lagale 
JL AL Api (Bd Ol AN Aga Su Jar, 
dang #3 Bg Lesgg Al 3 yaa de Sg Haid ai 
Sele PE ol S8 gor UT Lag LAN SS ol am 
pap WB GG Ueisy WIL S9 Seng mlt al Jasa ubi 
lam Al Igably Gal Al) ALE (ola g ade dl lo) sil 3 


3G | Agidak Imam Empat Madykah 


Oppa das Jl Umku Jai Gada! Jal ag Lake Jl sia 
IL Jl annng Do3 SUN ob ale cin abg La Bao 
JB dag da peng ALI laa 01 sa ah PW JI 
Aoa cl Je org dg M2 Urin ML £Sg Aji 
AA Ig HA ai 3 MB Le le Goal ehi (3 ul 
GAS JP de Jaa SIB JB Le And ale cal «SU 
ain Kpd Nabi SI oa Ga ale II bani tom 
yi ne KH Pl | :JE OOP dalgon OLS Las 
SH Aa Ai ah tg Jpiy lha 
GA Hay UN Sy HAIh ang 33 rb JBL ee 
Hoby JS oil (BI Sol lanang KA JL aging RAL MI 

Ml GNI Alina (3 Uhlgad) Aaj Ob deg ALI 3 Lag 
Ibn Taimiyah adalah orang yang berpendapat bahwa 
mengadakan perjalanan untuk ziarah ke makam para 
Nabi Allah adalah sebagai perbuatan haram, dan 
tidak boleh melakukan gashar shalat karena 
perjalanan tersebut. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah 
secara tegas menyebutkan haram safar untuk tujuan 
ziarah ke makam Nabi Ibrahim dan makam 


Rasulullah. Keyakinannya ini kemudian diikuti oleh 
muridnya sendiri, yaitu Ibn Oayyim al-Jaingiyyah az: 


Agidak Imam Empat Madzkal | 55 


Zari dan Isma'il ibn  Katsir as-Syarkuwini. 
Disebutkan bahwa suatu hari Ibn  Oayyim 
mengadakan perjalan ke al-Ouds Palestina. Di 
Palestina, di hadapan orang banyak ia memberikan 
nasehat, namun ditengah-tengah nasehatnya ia 
membicarakan masalah ziarah ke makam para Nabi. 
Dalam kesimpulannya Ibn Oayyim kemudian berkata: 
“Karena itu aku katakan bahwa sekarang aku akan 
langsung pulang dan tidak akan mengiarahi al-Khalil 
(Nabi Ibrahim)”. Kemudian Ibn Oayyim berangkat ke 
wilayah Tripoli (Nablus Syam), di sana ia kembali 
membuat majelis nesehat, dan di tengah nasehatnya ia 
kembali membicarakan masalah ziarah ke makam 
para Nabi. Dalam kesimpulan pembicaraannya Ibn 
Oayyim berkata: “Karena itu hendakalah makam 
Rasulullah jangan diziarahi...!”. Tiba-tiba orang- 
orang saat itu berdiri hendak memukulinya dan 
bahkan hendak membunuhnya, namun peristiwa itu 
dicegah oleh gubernur Nablus saat itu. Karena 
kejadian ini, kemudian penduduk al-Ouds Palestina 
dan penduduk Nablus menuslikan berita kepada para 
penduduk Damaskus prihal Ibn Oayyim dalam 
kesesatannya tersebut. Di Damaskus kemudian Ibn 


36 | Agidak Imam Empat Madykah 


Oayyim dipanggil oleh salah seorang hakim (Oadi) 
madghab Maliki. Dalam keadaan terdesak Ibn 
Oayyim kemudian meminta suaka kepada salah 
seorang Oadli madzhab Hanbali, yaitu al-Oadli 
Syamsuddin ibu Muslim al-Hanbali. Di hadapannya, 
Ibn Oayyim kemudian rujuk dari fatyanya di atas, 
dan menyatakan  keislamannya kembali, serta 
menyatakan taubat dari  kesalahan-kesalahannya 
tersebut. Dari sini Ibn Oayyim kembali dianggap 
sebagai muslim, darahnya terpelihara dan tidak 
dijatuhi hukuman. Lalu kemudian Ibn  Oayyim 
dipanggil lagi dengan tuduhan fatwa-fatwa yang 
menyimpang yang telah ia sampaikan di al-Ouds dan 
Nablus, tapi Ibn  Oayyim membantah — telah 
mengatakannya. Namun saat itu terdapat banyak 
saksi bahwa Ibn  Oayyim telah — benar-benar 
mengatakan fatwa-fatwa tersebut. Dari sini kemudian 
Ibn Oayyim dihukum dan di arak di atas unta, lalu 
dipenjarakan kembali. Dan ketika kasusnya kembali 
disidangkan dihadapan al-Oidli Syamsuddin al- 
Maliki, Ibn Oayyim hendak dihukum bunuh. Namun 
saat itu Ibn Oayyim mengatakan bahwa salah seorang 
Oadli madzhab  Hanbali telah — menyatakan 


Agidak Imam Empat Madzkab | 37 


keislamannya dan keterpelibaraan darahnya serta 
diterima taubatnya. Lalu Ibn Oayyim dikembalikan 
ke penjara hingga datang Oadli madghab Hanbali 
dimaksud, Setelah Oadli Hanbali tersebut datang dan 
diberitakan kepadanya prihal Ibn Oayyim sebenarnya, 
maka Ibn Oayyim lalu dikeluarkan dari penjara 
untuk dihukum. la kemudian dipukuli dan diarak di 
atas keledai, setelah itu kemudian kembali dimasukan 
ke penjara. Dalam peristiwa ini mereka telah mengikat 
Ibn Oayyim dan Ibn Katsir, kemudian di arak keliling 
negeri, karena fatwa keduanya -yang nyeleneh- dalam 


masalah talak”. 


Ibn Gayyim benar-benar telah mengekor setiap 
jengkalnya kepada gurunya, yaitu Ibn 'Taimiyah, dalam 
berbagai permasalahan. Dalam salah satu karyanya berjudul 
Badi-i' a-Fawi-id, Ibn @ayyim menuliskan beberapa bait 
syair berisikan keyakinan fasybih, yang dengan kedustaannya 
ia mengatakan bahwa bait-bait syair tersebut adalah hasil 
tulisan a-Imim ad-Daraguthni. Dalam bukunya tersebut 
Ibn Gayyim menuliskan: 


AI Moda A1 Ng S3 Yg ME ASI Ng, S3 Va" (JG) 





24 Dafu Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad, h. 122-123 


38 | Aaidak Imam Empat Madulak 


Janganlah kalian mengingkari bahwa Dia (Allah) 
duduk di atas arsy, juga jangan kalian ingkari bahwa 
Allah mendudukan Nabi Muhammad di atas arsy 


tersebut bersama-Nya 2. 


Tulisan Ibn Gayyim ini jelas merupakan kedustaan yang 
sangat besar. Sesungguhnya al-Imam ad-Daraguthni adalah 
salah seorang yang sangat mengagungkan al-Imim Abu al- 
Hasan al-Asyari, sebagai Imam Ahlussunnah. Jika 
seandainya ad-Daraguthni seorang yang berkeyakinan 
tasybih, seperti anggapan Ibn GYayyim, maka tentunya ia 
akan mengajarkan keyakinan tersebut. 


Lalu dalam karyanya berjudul as)h-Shawa'ig al- 
Mursalah Ibn al-Yayyim menetapkan secara jelas bahwa 
Allah bertempat di langit. Ia menuliskan: 


Ak oa AL Bl al Ol dgpalb alel ag" HB) 
BP LBh LA pelat Dad Kg oli 

ANA, 
(Berkata): “Dan merupakan perkara yang telah 


diketahui secara pasti bahwa arah atas adalah arah 


Jang paling mulia di banding ara-arah lainnya, dengan 





2 Badi-i a-Fawi-id, j. 4, h. 39-40 


Agidak Imam Empat Madzhab | 39 


demikian maka wajib dengan pasti menetapkan bahwa 
Allah berada pada tempat yang paling mulia dan 
paling tinggi di antara dua keadaan (antara mulia dan 
tidak mulia) 6. 


Penegasan yang sama diungkapkan pula oleh Ibn al- 
Gayyim dalam kitab karyanya yang lain berjudul Zid al 
Ma'id. Dalam pembukaan kitab tersebut dalam 
menjelaskan langit lebih utama dari bumi mengatakan 
bahwa bila seandainya langit tidak memiliki keistimewaan 
apapun kecuali bahwa ia lebih dekat kepada Allah maka 
cukup hal itu untuk menetapkan bahwa langit lebih utama 


dari pada bumi. 


Asy-Syaikh Muhammmad Arabi at-Tabban dalam 
kitab Bari-ah al-Asy'ariyyin dalam menanggapi tulisan- 
tulisan sesat Ibn al-Gayyim di atas berkata: 

CA Agama OT oya Ogalahl oekitay La Mity Ol YI Ida Ol 
SI Ag Agan! Ki Olg eaat SA ah 
Agoadl Ari Olg BNI GLS NI ya BDG 3 Bala din 
COBII ea BBG Bl Ala AA II II aa me 





26 Thid, h. 24 


FO | Agidak Imam Empat Madzhab 
Ugd plis de ya iloy BIAN Atah Aommal La OP Lg Mita 
da ass Jalal Jalal delik oya Rinada OLI 3 La asah Ol ya 
Al LabgG foam YopAU Ie Ah JR N odis Kiko ya GAN 


Orang ini (Ibn al-Oayyim) meyakini seperti apa yang 
diyakini oleh seluruh orang Islam bahwa seluruh langit 
Jang tujuh lapis, al-Kursi, dan arsy adalah benda- 
benda yang notabene makhluk Allah. Orang ini juga 
tahu bahwa besarnya tujuh lapis langit dibanding 
dengan besarnya al-Kursi maka tidak ubahnya hanya 
mirip batu kerikil dibanding padang yang sangat luas, 
sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam hadits 
Nabi. Orang ini juga tahu bahwa al-Kursi yang 
demikian besarnya jika dibanding dengan besarnya 
arsy maka al-Kursi tersebut tidak ubahnya hanya 
mirip batu kerikil dibanding padang yang sangat Inas. 
Anehnya, orang ini pada saat yang sama berkeyakinan 
sama persis dengan keyakinan gurunya, yaitu Ibn 
Taimiyah, bahwa Allah berada di arsy dan berada di 
langit, bahkan keyakinan gurunya tersebut dibela 
matia-matian layaknya pembelaan seorang yang gila. 
Orang ini juga berkeyakinan bahwa seluruh teks 
mutasyabih, baik dalam al-Ouran maupun hadits- 


Agidak Imam Empat Madzkal | A 


hadits Nabi yang menurut Ahl al-Hag membutuhkan 
kepada takwil, baginya semua teks tersebut adalah 
dalam pengertian hakekat, bukan majaz (metafor). 
Baginya semua teks-teks mutasyabih tersebut tidak 
boleh ditakwil”. 


(Masalah Penting), Mewaspadai Penyimpangan adz- 
Dzahabi 


(Masalah): Jika kaum Musyabbihah atau kaum 
Wahhabiyyah mengatakan bahwa adz-Dzahabi telah 
mengutip riwayat dari kitab al-Asmd' Wa ash-Shifat karya al- 
Hifigh al-Bayhagi bahwa pernyataan “Allah berada di 
langit” adalah berasal dari al-Imim Abu Hanifah. 


(Jawab): Kita katakan: Riwayat a/-Hafizh al-Bayhagi 
dalam kitab al-Asmd” Wa ash-Shifit dengan mempergunakan 
kata “In Shah-hat al-Hikayah”?. Hal ini menunjukan bahwa 
riwayat tersebut bermasalah. Artinya, riwayat yang dikutip 
al-Hifizh al-Bayhagi ini bukan untuk dijadikan dalil. Justru, 
yang menjadi masalah besar ialah bahwa tulisan al-Bayhagi 





2 Bari-ah a-Asy'ariyyin, j. 2, h. 259-260 
2 alAsmd Wa ash-Shifit, h. 429 


G2 | Aaidak Imam Empat Maduhak 


“In Shah-hat al-Hikiyah” ini diacuhkan oleh adz-Dzahabi 
untuk tujuan memberikan pemahaman kepada para 
pembaca bahwa pernyataan “Allah berada di langit” adalah 
statemen dari a-lmim Abu Hanifah. Ini menunjukan 
bahwa adz-Dzahabi tidak memiliki amanat ilmiyah. Hal ini 
juga menunjukan bahwa adz-Dzahabi telah banyak 
dipengaruhi oleh faham-faham gurunya sendiri, yaitu Ibn 
Taimiyah. A/Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari 
dalam Takmilah ar-Radd “Ala Niiniyyah Ibn al-Oayyim 
menuliskan bahwa pernyataan al-Bayhagi dalam al-Asmd' 
Wa ash-Shifat: “In Shah-hat al-Hikayah” menunjukan bahwa 
dalam riwayat tersebut terdapat beberapa cacat (a/-Khalal). 


Namun hal terpenting dari pada itu semua ialah 
bahwa a-Imam al-Bayhagi dalam kitab al-Asmi' Wa ash- 
Shifat tersebut di dalam banyak tempat banyak 
menyebutkan tentang kesucian Allah dari pada tempat dan 
arah, salah satunya simak pernyataan al-Bayhagi berikut ini: 


Bl de cai Jai te UK HB beli Gawat 
ABI ealy targh Mbah Umde AU Cs) telag ade 


BR Sa ap Yg ep SS Na lab Ely 
AO 


Agidak Imam Empat Madzkal | 48 


“Sebagian sahabat kami (kaum Ahlussunnah dari 
madghab Asy'ariyyah Syafi vyyah) mengambil dalil 
dalam menafikan tempat dari Allah dengan sebuah 
hadits sabda Rasulullah: “Engkau ya Allah az- 
Zhahir (Yang segala sesuatu menunjukan akan 
keberadaan-Nya) tidak ada suatu apapun di atas-Mu, 
dan Engkau ya Allah al-Bathin (Yang tidak dapat 
diraih oleh akal pikiran) tidak ada suatu apapun di 
bawah-Mu”. Dari hadits ini dipahami jika tidak ada 
suatu apapun di atas Allah, dan tidak ada suatu 
apapun di bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa 
lempat2. 


Pada halaman lain dalam kitab a-Asmd' Wa ash- 
Shifat, a-Imam al-Bayhagi menuliskan: 
or SI ng Ily IBI Ceng Sal SI 4 25 lag 
Ady 4 «33 Sl dg an05 ol JP AH 
“Apa yang diriwayatkan secara menyendiri (Tafarrud) 
oleh al-Kalbyy dan lainnya memberikan pemahaman 
bahwa Allah memiliki bentuk, padahal sesuatu yang 


memiliki bentuk maka pasti dia itu baru, 


membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam 





29 Tbid, h. 400 


G4 | Aaidak Imam Empat Madulak 


bentuk tersebut, sementara Allah Maha Oadim dan 
Agaliy (tanpa permulaan) 9. 
Pada bagian lain dari kitab di atas, a-lmim al- 
Bayhagi menuliskan: 


AJ SAY dls Hi Ola 


“Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat 3. 
Juga menuliskan: 


Jet Ilas Aly elo VI Sa ya Jet VI OKU AGAN Op 

Al aa aka gadi Rver, 
“Maka sesungguhnya gerak, diam, dan bersemayam 
atau bertempat itu adalah termasuk sifat-sifat benda. 
Sementara Allah tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia 
tidak membutuhkan kepada suatu apapun, dan tidak 
ada suatu apapun yang menyerupai-Nya” 2. 


Dengan penjelasan ini menjadi sangat terang bagi 
kita bahwa keyakinan Allah berada di langit yang 
dituduhkan sebagai keyakinan a/-Imim Abu Hanifah adalah 





30 Jhid, h. 415 
31 Ibid, h. 448-449 
32 Thi, h. 448-449 


Agidak Imam Empat Madzkab | 45 


kedustaan belaka yang sama seakali tidak benar dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan semacam ini tidak 
hanya kedustaan kepada al-Imaim Abu Hanifah semata, tapi 
juga kedusataan terhadap orang-orang Islam secara 
keseluruhan dan kedustaan terhadap ajaran-ajaran Islam itu 


sendiri. 


(Faedah Penting), Bukti Kebencian adz-Dzahabi 
Terhadap al-Imim Abu al-Hasan al-Asyari Dan 
Kaum Asy'ariyyah 


Al-mim Tajuddin as-Subki (Ww 771 H) dalam 
Thabagit asy-Sydfi yah menuliskan bahwa adz-Dzahabi (w 
748 H) memiliki sifat sinis terhadap al-Imim al-Asyari. 
Adz-Dzahabi sama sekali tidak apresiatif, bahkan selalu 
memojokan faham-faham a/-Imim al-Asyari dalam berbagi 
kesempatan. Perlakuan adz-Dzahabi dalam meremehkan 
a-lmim al-Asyari ini sebagimana ia tuangkan dalam 
karyanya sendiri, Tirikh adz-Dzahabi. Dalam menuliskan 
biografi al-Imim al-Asyari, adz-Dzahabi sama sekali tidak 
memiliki keinginan untuk menempatkannya secara 


proporsional sesuai keagungannya. 


46 | Aaidak Imam Empat Madzlak 


Al-Imam Yajuddin as-Subki mengatakan bahwa adz- 
Dzahabi memiliki kebencian yang sangat besar terhadap al- 
Imam al-Asyari, hanya saja ia tidak sanggup untuk 
mengungkapkan itu semua karena takut diserang balik oleh 
Ahl al-Hag dari para pemuka Ahlussunnah. Di sisi lain adz- 
Dzahabi juga tidak sabar untuk mendiamkan ajaran-ajaran 
a-lmim al-Asyari yang menurutnya sebagai ajaran yang 
tidak benar. Dalam menuliskan biografi al-Imim al-Asy ari, 
adz-Dzahabi tidak banyak berkomentar, di akhir tulisannya 
ia hanya berkata: 


SIS pad MSG dalah SABNI Aoa 3 pa Ol SI ja 


AL. Ss oa maa BY ajah 


“Barangsiapa yang ingin mengenal lebih jauh tantang 
al- Asyari maka silahkan untuk membaca kitab 
Tabyin Kadzib al-Muftari karya Abu al-Oasim Ibn 
Asaki"3, 


Yang lebih mengherankan lagi di akhir tulisan itu 
kemudian adz-Dzahabi menuliskan ungkapan doa sebagai 
berikut: 





33 Tirikh adz-Dzahabi. 


Agidak Imam Empat Madzkal | 47 


ikal Ueradil Jasrlg Ad Ueolg Atndl de Lay el (JB) 
Sol 3 slab Paniai Hilasi Ra yersg Selai Ca ae 
Hendi Ag Keling 4 Elisa akliug uyabig Le Sent Jasig 


“Ya Allah, matikanlah kami di dalam Sunnah Nabi- 
Mu dan masukan kami ke surga-Mu. Jadikanlah 
Jiwa-jiwa kami ini tenang. Kami mencintai para wali- 
Mu karena-Mu, dan kami membenci para musuh-Mu 
karena-Mu. Kami meminta ampun kepada-Mu bagi 
hamba-hamba-Mu yang telah melakukan maksiat. 
Jadikan kami mengamalkan ayat-ayat muhkamait dari 
kitab-Mu dan beriman dengan ayat-ayat mutsyabihat- 
nya. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang 
mensifati-Mu sebagaimana Engkau mensifati diri-Mu 


sendiri 44, 
Simak tulisan a-Imam 'Tajuddin as-Subki dalam 
mengomentati tulisan adz-Dzahabi di atas: 
Ang SIlaal GRAI OP Sya pb SAB AB Ulg cah Hah LSN 
Cs Ie Lg maa OLGA HL NI LH le Oni 





34 Ibid. 


G8 | Agidak Imam Empat Madulak 


Ce 8 Hernia SpAN DAS Urea Je Elly Lal Kaito GA 
HL dnniy Vr menja d IU ma US Lag HS Tamil 
IA S3 de Jati SLS OL Gb Ri Sabgtala Y) 
Ima IS LAI pes AV ol IU oa oa Aoi 
lei— Geddl la AN dani Ol one Jb Babals Bab pain 
S33 PP Sl kb WIL digo ya ya Lan LS Manja, 
Ae AV ELLY) Lu La Bp Lag AU peang Ter oya dl adi 
Blis GA mad Ol de enak 296 Gp Yg yah As 
Ig V3 ebi DUb dia RI oya Oyan33 Lag opal ya 
Lag Gainamab il la Jab dg Logan Uc Sljles Laly Al gawe 
Elly Al slaei oa dll Of Il Ieluel Gaksy Mlja Sula 
Al Ong Ilopsa SW AI Ah oa dna HB Sob ARI 
Bloledla Regol! "ya Crdlualla Rap VI Hall oa selai Silsho 
PI SI pol Ab 3 S3 ih bg OUSI ya BH 
Si Ia Aas Sl Anjig Ad Blow alas uya cela ata Lap SI 
IN Sa II ya Sab og Inelet Yg lab Ad pai Y il, 
2 Ata as Y JB oya pl AAL Aga ya dam Ap Ing 
IS Oles Allaah G0pah! de 3 JiNls (ne meme! yag 
389 Lady Aim Ueeetd boinl £ cab Aas ON Na 3 


Agidah Imam Empat Madzhab | 49 


AS de Illetg mebdl Ranju Gae3 Y Sa Ol las 
Ie PE Hb Il JS ASI all IIS Y cmd 
JAE Sh a33 im M3 HR Ul Jb 53 aral oya ON 
ME Olaga Je Aap ola 3 Oggsta yL9 ML ya 
opdgi Hal ing Al op3 pai de UlasdY Lease SSI 

Al Gabll Aang ya Le Liu Am Lay 


Dari sini nyata bagimu bahwa adz-Dgahabi ini 
sangat aneh dan mengherankan. Engkau melihat 
sendiri bagaimana sikap orang miskin ini, dia benar- 
benar seorang yang celaka. Saya telah mengatakan 
berulang-ulang bahwa adg-Dzahabi ini sebenarnya 
guru saya, dan saya banyak mengambil ilmu hadits 
darinya, hanya saja kebenaran lebih berhak untuk 
diikuti, dan karenanya saya wajib menjelaskan 
kebenaran ini. Maka saya katakan: “Wahai adz- 
Drzahabi, orang sepertimu bagaimana mungkin hanya 
menyuruh orang lain untuk membaca kitab Tabyin 
Kadzib  al-Muftari sementara — engkau — sendiri 
malalaikan pujian terbadap Syaikh al-Asy'ari?! 
Padahal engkau sama sekali tidak meninggalkan 
nama seorangpun dari kaum Mujassimah kecuali 


50 | Agidak Imam Empat Madyhal 


engkau menuliskan  biografinya secara — langkap. 
Bahkan bukumu itu sampai menyebut-nyebut biografi 
beberapa orang dari madzghab Hanbali yang datang 
belakangan dan tidak memiliki kapasitas memadai 
secara keilmuan. Semua itu engkau tuliskan 
biografinya dengan sangat rinci dan lengkap. Lantas 
apakah engkau tidak mampu untuk menuliskan 
biografi Syaikh al-Asy'ari secara proporsional?! 
Padahal derajat Syaikh al-Asy'ari berada jauh ribuan 
tingkat di atas orang-orang mujasim yang engkau 
tuliskan itu?! Tidak lain ini adalah hawa nafsu dan 
kebencian yang telah mencapai puncaknya. Aku 
bersumpah demi Allah, engkau melakukan ini tidak 
lain hanya karena engkau tidak senang nama al- 
Asy'ari disebut-sebut dengan segala kebaikannya. Dan 
di sisi lain — engkau tidak mampu untuk 
mengungkapkan kepada orang-orang Islam akan apa 
Jang ada dalam hatimu dari kebencian kepada Syaikh 
al-Asy'ari, karena engkau sadar bila kebencian itu 
engkau ungkapkan seutuhnya maka engkau akan 
berbadapan dengan kekuatan seluruh orang Islam. 


Sementara itu doamu yang engkau ungkapkan di 
akhir tulisan biografi Syaikh yang sangat ringkas itu, 


Agidak Imam Empat Madzhal | 51 


adakah kalimat-kalimat itu pada tempatnya wahai 
orang miskin?! — Kemudian  ungkapanmu “dan 
Jadikanlah kami orang-orang yang membenci musuh- 
musub-Mu” adalah tidak lain karena manurutmu 
Syaikh al-Asy'ari adalah musuh Allah, dan engkau 
benar-benar sangat membencinya. Kelak nanti engkau 
akan berdiri di hadapan hukum Allah untuk 
bertanggung jawab terhadap Syaikh, sementara semua 
ulama dari empat madzhab, orang-orang saleh dari 
kaum sufi, dan para pemuka Huffazh al-badits berada 
di dalam barisan Syaikh al-Asy'ari. Engkau kelak 
saat itu akan merangkak dalam kegelapan akidah 
tajsim, yang engkau mengaku-aku telah bebas dari 
akidah sesat tersebut, padahal engkau adalah orang 
terdepan dalam menyeru kepada akidah sesat tersebut. 
Engkau mengaku ahli dalam masalah Ilmu Tauhid, 
padahal engkau sama sekali tidak memahaminya 
walaupun hanya seukuran atom atau seukuran 
tipisnya kulit biji kurma sekalipun. Aku katakan 
bagimu: “Siapakah sebenarnya yang mensifati Allah 
sesuai dengan keagungan-Nya sebagaimana Allah 
mensifati diri-Nya sendiri?! Adakah orang itu yang 
menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya seperti 


52 | Agidak Imam Empat Madyhal 


dirimu?! Ataukah yang benar-benar memahami bahwa 
“Allah tidak menyerupai apapun dari segala 
makhluk-Nya” (OS. As-Syura: 11)2!”. Sebenarnya, 
secara khusus bagiku tidak harus banyak bicara 
dalam masalah ini, namun demikian hal ini harus 


saya sampaikan. 


Dalam penulisan biografi Syaikh al-Asy'ari 
sebagaimana anda tahu sendiri, bahwa sebenarnya 
tidak akan cukup dengan hanya dituangkan dalam 
beberapa lembar saja. Dalam kitab yang saya tulis ini, 
saya juga memerintahkan kepada para pembaca yang 
ingin mengenal lebih jauh tentang Syaikh al-Asy ari 
untuk merujuk kepada kitab Tabyin Kadzgib al- 
Muftari (karya al-Hafizh Ibn Asakir). Namun 
anjuran saya ini berbeda dengan anjuran adz-D'zahabi. 
Saya menganjurkan anda untuk membaca Tabyin 
Kadzib al-Muftari agar anda benar-benar mengenal 
sosok al-Asy'ari dan mengetahui keagungan serta 
bertambah kecintaan kepadanya, sementara adz- 
Drgahabi menganjurkan hal tersebut tidak lain hanya 
untuk menutup mata anda, karena sebenarnya dia 
telah bosan dengan menyebut-nyebut kebaikan orang- 
orangnya sendiri yang tidak senang kepada syekh al- 


Agidak Imam Empat Madzkal | 55 


Asy'ari. Maka dalam catatan biografi ini aku 
ungkapkan  perkara-perkara penting yang kami 
pandang kitab ini tidak boleh sunyi darinya, karena 
ini adalah bagian dari pembelaan terbadap agama 
Allah dan untuk menyatukan kekuatan para ahli 
tauhid. Dan sungguh kami menuliskan catatan ini 
setelah kami memandang cukup dalam mencatatkan 
biografi syekh Abul Hasan al-Asy ari 5. 


Pada bagian lain dalam kitab yang sama a-Imam 
Tajuddin as-Subki dalam penulisan biografi a-Hiafigh 
Ahmad ibn Shaleh al-Mishri menuliskan kaedah yang 
sangat berharga dalam metode penilaian aljarh (Klaim 
negatif terhadap orang lain). Kesimpulannya ialah bahwa 
apa bila seseorang melakukan a/jarh terhadap orang lain 
yang memiliki amal saleh lebih banyak dari pada perbuatan 
maksiatnya, dan orang-orang yang memujinya lebih banyak 
dari pada yang mencacinya, serta orang-orang yang menilai 
positif baginya (a-Muzakkiin) lebih banyak dari pada yang 
menilai negatif atasnya (al-Jirihiin), maka penilaian orang ini 
tidak dapat diterima, sekalipun ia punya penjelasan dalam 
penilainnya tersebut. Terlebih lagi apa bila orang yang 





35 Thabagat asy-Syafi iyah, j. 3, h. 352-354 


54 | Agidak Imam Empat Madzlak 


menilai a/jarh ini berlandaskan karena panatisme madzhab, 
atau karena kecemburuan masalah duniawi dan lainnya. 
Kemudian pada akhir tulisan kaedah a/jarh ini, a-lmam 
Tajuddin as-Subki menuliskan: “... dan adz-Dzahabi ini 
adalah guru kami. Dari sisi ini ia adalah seorang yang 
memiliki ilmu dan memiliki sikap teguh dalam beragama. 
Hanya saja dia memiliki kebencian berlebihan terhadap 
para ulama Ahlussunnah. Karena itu adz-Dzahabi ini tidak 


boleh dijadikan sandaran”. 

Masih dalam kitab Thabagat asy-Syafi iyyah, al-Imam 
Tajuddin as-Subki juga mengutip tulisan a-Imam a-Hafizh 
Shalahuddin Khalil ibn Kaikaldi al-Ala-i dalam penilainnya 
terhadap adz-Dzahabi, sebagai berikut: 


Lag A0 A9 Aeyag A0 3 SIN AI op S LALA Tes 
Jas Bing CDLYI Hala gb dede le ASI, La daa 
Ji 05 Tong BIA tab 3 UUS AI an saya os Ala) 
BA petir Klg Gen PM COLAYI Jah Jl ea Skkag canyad 
OP Jelang takog 3 IU tml ya da Jab La maa Ah) 
BLS AYI Bel ya Ta S3 Tila CL Jalag csUnle 
IP ga IP ya 3 takog 3 Se Y Las, Ill ena 


GP PAI Can N yag La oelitnng Coal SUS Ag th 


Agidak Imam Empat Madzkab | 55 


LaS3 Abal gia Am Jb Il (lenggang DG An petaka 
(ema Ag" an G Jah mapan pet dai ds ad Bl 

AL Alia! AAN dang EMS 3S 
“Al-Hifigh asy-Syaikh Syamsuddin adg-Dzahabi 
tidak saya ragukan dalam keteguhan beragamanya, 
sikap wara'-nya, dan ketelitiannya dalam memilih 
berbagai pendapat dari orang lain. Hanya saja dia 
adalah orang yang berlebihan dalam memegang teguh 
madghab itsbat dan dia sangat benci terbadap takwil 
hingga ia melalaikan akidah tangih. Sikapnya ini 
telah memberikan pengaruh besar terhadap tabi atnya, 
hingga ia berpaling dari Ahl at-Tangih dan sangat 
cenderung kapada Abl al-ltsbit. Jika ia menuliskan 
biografi seseorang yang berasal dari Ahl al-ltsbit maka 
dengan panjang lebar ia akan mengungkapkan segala 
kebaikan yang ada pada diri orang tersebut, walaupun 
kebaikan-kebiakan itu hanya sebatas prasangka saja 
za tetap akan menyebut-nyebutnya dan bahkan akan 
melebih-lebibkannya, dan terbadap segala kesalahan 
dan aib orang ini ia akan berpura-pura melalaikannya 
dan menutup mata, atau bahkan ia akan membela 
orang tersebut. Namun apa bila yang ia menuliskan 
biografi seorang yang ia anggap tidak sepaham 


56 | Aaidak Imam Empat Madzlak 


dengannya, seperti Imam al-Haramatn, a-lmim al- 
Ghagali, dan lainnya maka sama sekali ia tidak 
mengungkapkannya secara proporsional, sebaliknya ia 
akan menuliskan nama-nama orang yang mencaci- 
maki dan menyerangnya. Ungkapan-ungkapan cacian 
tersebut bahkan seringkali ia tulis berulang-ulang 
untuk ia tampakkan itu semua dengan nyata, bahkan 
ia meyakini bahwa menuliskan ungkapan-ungkapan 
cacian semacam itu sebagai bagian dari agama. Di sini 
za benar-benar berpaling dari segala kebaikan para 
ulama agung tersebut, dan karena itu dengan sengaja 
pula ia tidak menuliskan kebaikan-kebaikan mereka. 
Sementara bila ia menemukan cacat kecil saja pada 
diri mereka maka ia tidak akan melewatkannya. 
Perlakuan ini pula yang ia lakukan terhadap para 
ulama yang hidup semasa dengan kami. Dalam 
menuliskan biografi para ulama tersebut jika ia tidak 
mampu secara terus terang mengungkapkan cacian atas 
diri mereka (karena takut diserang balik) maka ia 
akan menuliskan ungkapan “Allah  Yushlibuh” 
(semoga Allah menjadikan dia seorang yang lurus), 


Agidak Imam Empat Madzkal | S7 


atau semacamnya. Ini semua tidak lain adalah karena 


akidah dia yang berbeda dengan mereka”. 
Setelah mengutip pernyataan a/-Hafigh al-Ala-i di 


atas, al-Imam Tajuddin as-Subki lalu menuliskan komentar 
berikut: 
Uang Lbenh yag ng Wal gal Lead Gb 3 JUN 
Croliah! sale JI uya Roll ag dat ob Ulg case Peng 
ISP gag Beat ade DP cash Kol US Talas adl serai 
ag oiloes A oki Sg uye Vs & Y Gas 2 
Diy cas Hib D Ippo! AU codis pabol Jal uya Uas dalil 
BEM ade Wo CA) Cah penibh Ily cas pia! egagk 
AL 3 ae pake MS 3 PI 3 ieaill 
“Sebenarnya keadaan guru kita adg-Dgahabi ini lebih 
parah dari pada apa yang digambarkan oleh al-Hafizh 
al-Ala-i. Benar, dia adalah syaikh kita dan guru kita, 
hanya saja kebenaran lebih berbak untuk diikuti dari 


pada dirinya. la memiliki panatisme yang berlebihan 
hingga mencapai batas yang tercela. Saya khawatir atas 





36 Thabagat asy-Syafi iyah, j1, h. 185. 


58 | Agidak Imam Empat Madyhal 


dirinya di hari kiamat nanti bahwa ia akan dituntut 
oleh mayoritas ulama Islam dan para Imam yang telah 
membawa syari'at Rasulullah kepada kita, karena 
sesungguhnya — mayoritas mereka — adalah — kaum 
Asy'artyyah. Sementara adg-Dgahabi apa bila ia 
menemukan seorang yang bermadghab Asy'ari maka 
za tidak akan tinggal diam untuk mencelanya. Yang 
saya yakini bahwa para ulama Asy 'ariyyah tersebut, 
walaupun yang paling rendah di antara mereka di hari 
kiamat nanti kelak akan menjadi musuh-musuhnya. 
Hanya kepada Allah kita berharap agar bebannya 
diringankan, semoga Allah memberi ilbam kepada 
para ulama tersebut untuk memaafkannya, juga 
semoga Allah memberikan syafa'at mereka baginya. 
Sementara itu, para ulama yang semasa dengan kami 
mengatakan bahwa semua pendapat yang berasal dari 
dirinya tidak boleh di anggap dan tidak boleh 
dijadikan sandaran“. 


Pada bagian lain, masih dalam kitab Thabagit asy- 
Syafi'iyyah, al-lmaim Tajuddin as-Subki juga menuliskan 
sebagai berikut: 





37 Thabagat asy-Syafi'iyyah, j. 1, h. 190 dalam penyebutan biografi 
Ahmad ibn Shaleh al-Mishri. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 59 


Ogpudaa Andry dimaon de d8 ad Al ji Gal Lena Ha) Lal 
GE ori Ja 3 And! AT ab AI oli, Y DAN onani 
dal ya HS de as Luk JVetualg SE 2gb Aa aa 
Ram BA alay WAS! de SU Ily Atil, Raba 
SIB OB Algag Ekdb La Jewaki Ala outkl Bed yag lila 
AI Lal bp GI Ca oya 3 Yg oae Jak Y Ol Laus 

AL Ll day MI ALAN Gasal! yag RAY 
“Adapun kitab at-Tarikh karya guru kami, adz- 
Dgahabi, semoga Allah memberikan — ampunan 
kepadanya, sekalipun sebuah karya yang bagus dan 
menyeluruh, namun di dalamnya penuh dengan 
panatisme berlebihan, semoga Allah memaafkannya. 
Di dalamnya ia telah banyak mencaci-maki para ahli 
agama, yaitu mencaci maki kaum sufi, padahal mereka 
itu adalah orang-orang saleh. Ia juga banyak 
menjelekan para Imam terkemuka dari kalangan 
madzhab Syafi'i dan madzghab Hanafi. Ia memiliki 
kebencian yang berlebihan terhadap kaum Asy ariyyah. 
Sementara terbadap kaum Mujassimah ia memiliki 
kecenderungan bahkan ia memuji-muji mereka. Walau 
demikian ia tetap salah seorang Hafizh terkemuka dan 
Innam yang agung. Jika sejarawan (Mu arrikh) sekelas 


60 | Agidak Imam Empat Madulak 


adz-Dzahabi saja memiliki kecenderungan panatisme 
madzhab berlebihan hingga batas seperti ini, maka 
bagaimana lagi dengan para sejarawan yang berada 
Jauh di bawah tingkatan adz-Dzahabi?! Karena itu 
pendapat kami talah bahwa penilaian al-Jarh (cacian) 
dan a-Madh (pujian) dari seorang sejarawan tidak 
boleh diterima kecuali apa bila terpenuhi syarat-syarat 
Jang telah dinyatakan oleh Inam agung umat ini 
(Habr a-Ummah), yaitu ayahanda kami (alImam 
Tagiyuddin as-Subki), semoga rahmat Allah selalu 


tercurah atasnya”. 


Allmam al-Hafigh Jalaluddin as-Suyuthi dalam 
kitabnya karyanya berjudul Oam'u al-Mu'drid| Bi Nushrah Ibn 
Firid/ menuliskan sebagai berikut: 

Kadal or pl Aa PLN de Olio AR sad Baso SE Dj 
Ho SNI yh yag PLAY! ya JST Say enged 33 
SB gd Bil yag Jb Il ya Tag smga 3 
Olah SUdy Hi gouda A5 Hybg SUV 3 Jb SI A3 
IV Ag IS Vga GS Jala COLI ng Fall 

AL sig selagi hi Ceea NIS 





38 Thabagit asy-Syafi inyah, j. 1, h. 68 


Agidak Imam Empat Madzlal | 61 


Tika Anda merasa heran dengan sikap sinis adz- 
Dgahabi, sesungguhnya adg-Dzahabi ini memiliki 
sikap benci dan sangat sinis terhadap al-lmam 
Fakhruddin ar-Ragi, padalah ar-Razi adalah seorang 
Imam yang agung. Bahkan ia juga sangat sinis 
terhadap Imam yang lebih agung dari pada 
Fakhbruddin ar-Ragi, yaitu kepada al-lmam Abu 
Thalib al-Makki, penulis kitab Orit al-Oulib. 
Bahkan lebih dari pada itu, ia juga sangat sinis dan 
sangat benci terhadap al-Imam yang lebih tinggi lagi 
derajatnya dari pada Abu Thalib al-Makki, yaitu 
kepada al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Padahal 
siapa yang tidak kenal al-Asy'ari?! Namanya harum 
semerbak di seluruh penjuru bumi. Sikap buruk adz- 
Dgahabi ini ia tulis sendiri dalam karya-karyanya, 
seperti al-Migin, at-Tirikh, dan Siyar Alam an- 
Nubala'. Adakah anda akan menerima penilaian 
buruk adg-Dzahabi ini terbadap para ulama agung 
tersebut?! Demi Allah sekali-kali jangan, anda jangan 
pernah menerima penilaian — adg-Dgahabi ini. 
Sebaliknya anda harus menempatkan derajat para 


62 | Haidak Imam Empat Madulak 


Innam agung tersebut secara proporsional sesuai dengan 


derajat mereka masing-masing”. 


Asy-Syaikh al-Imam Ibn al-Wardi dalam kitab Turikh 
Ibn a-Wardi pada bagian akhir dari juz ke dua dalam 
penulisan biografi adz-Dzahabi mengatakan bahwa di akhir 
hayatnya adz-Dzahabi bersegera menyelesaikan kitab 
Tarikh-nya. Dalam kitab arTurikh ini adz-Dzahabi 
menuliskan biografi para ulama terkemuka di daratan 
Damaskus dan lainnya. Metode penulisan yang dipakai 
adalah dengan bertumpu kepada peristiwa-peristiwa yang 
terjadi di antara mereka dari masa ke masa, hanya saja buku 





39 Lihat ar-Rafu Wa atTakmil Ff a-Jarh Wa at-Ta'dil, h. 319-320 
karya asy-Syaikh Abd al-Hayy al-Laknawi mengutip dari risalah Oam'u 
al-Mu'irid/ karya a-Hifigh as-Suyuthi. Tidak sedikit para ulama dalam 
karya mereka masing-masing menuliskan sikap buruk adz-Dzahabi ini 
terhadap al-Imam Abu al-Hasan al-Asyari, kaum Asyariyyah, dan 
secara khusus kebenciannya terhadap kaum sufi, di antaranya salah 
seorang sufi terkemuka a-iImim Abdullah ibn As'ad al-Yaffi al- 
Yamani dengan karyanya berjudul Mirah a-lanin Wa Ibrah al 
Yagzhan, dan a-lmim Abd al-Wahhab asy-Sya'rani dengan karyanya 
berjudul a/-Yawigit Wa al-Jamihir F7 Bayan “Agda'id ak Akdbir, termasuk 
beberapa karya yang telah kita sebutkan di atas. 


Agidak Imam Empat Madzkal | 63 


ini kemudian berisi sikap sinis terhadap beberapa orang 


ulama terkemuka. 


Saya Abu Fateh, penulis buku yang lemah ini, -- 
sama sekali bukan untuk tujuan mensejajarkan diri dengan 
para ulama di atas dalam menilai adz-Dzahabi, tapi hanya 
untuk saling mengingatkan di antara kita--, menambahkan: 
“Al-Hifizh Syamsuddin adz-Dzahabi ini adalah murid dari 
Ibn Taimiyah. Kebanyakan apa yang diajarkan oleh Ibn 
Taimiyah telah benar-benar diserap olehnya, tidak 
terkecuali dalam masalah akidah. Di antara karya adz- 
Dzahabi yang sekarang ini merupakan salah satu rujukan 
utama kaum Wahhabiyyah dalam menetapkan akidah 
tasybih mereka adalah sebuah buku berjudul “al- Uluww Li 
al-“Aliyy al-“Azhim”. Buku ini wajib dihindari dan dijauhkan 
dari orang-orang yang lemah di dalam masalah akidah. 
Karena ternyata, --dan ini yang membuat miris penulis--, 
tidak sedikit di antara generasi muda kita sekarang yang 
terlena dengan ajaran-ajaran Ibn Taimiyah dan faham- 
faham Wahhabiyyah hingga menjadikan buku adz-Dzahabi 
ini sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan akidah 
tasybih mereka. Hasbunallah. 





40 Lihat Bard'ah a-Asy'ariyyin mengutip dari Tirikh Ibu al-W ardi, 
j-2, h. 13 


6G | Hgidak Imam Empat Madykah 


Bab II 


Penjelasan a/-Im4m Malik ibn Anas 


Tentang Makna Israwa 


Al-Hifizgh al-Bayhagi dalam karyanya berjudul a/ 
Asmi Wa ash-Shifit, dengan sanad yang baik (jayyid), - 
sebagaimana penilaian a-Hafizgh Ibn Hajar al-Asgalani 
dalam Fat) al-Biri-, meriwayatkan dari al-Imam Malik dari 
jalur Abdullah ibn Wahb, bahwa ia (Abdullah ibn Wahb), 
berkata: “Suatu ketika kami berada di majelis a-Imam 
Malik, tiba-tiba seseorang datang menghadap A/lmim, 
seraya berkata: Wahai Abu Abdillah, ar-Rahmin 'Ald al- 
“Arsy Istami, bagaimanakah Istami Allah? Abdullah ibn 
Wahab berkata: Ketika al-lmim Malik mendengar 
perkataan orang tersebut maka beliau menundukan kepala 
dengan badan bergetar dengan mengeluarkan keringat. 
Lalu beliau mengangkat kepala menjawab perkataan orang 
itu: “ar-Rahmin “Ali al-Arsy Istawd sebagaimana Dia 
mensifati diri-Nya sendiri, tidak boleh dikatakan bagi-Nya 
bagaimana, karena bagaimana (sifat benda) tidak ada bagi- 


Agidak Imam Empat Madzkal | 65 


Nya. Engkau adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli 
bid'ah, keluarkan orang ini dari sin?”. Lalu kemudian orang 
tersebut dikeluarkan dari majelis al-Imim Malik4. 


Perkataan a-Imim Malik di atas terhadap orang 
tersebut: “Engkau adalah seorang yang berkeyakinan 
buruk, ahli bid'ah, keluarkan orang ini dari sini”, hal itu 
karena orang tersebut mempertanyakan makna Istawd 
dengan kata-kata “Bagaimana?”. Seandainya orang itu 
hanya bertanya kepada al-Imim Malik apa makna ayat 
tersebut, sambil tetap meyakini bahwa ayat tersebut tidak 
boleh diambil makna zhahirnya, maka tentu a/-Imam Malik 
tidak membantah dan mengusirnya. 


Adapun riwayat al-Lalka-i dari Ummu Salamah, 
Umm al-Mu-minin, dan riwayat Rabi'ah ibn Abdul Rahman 
(salah seorang guru al-Imim Malik) yang mengatakan: “d/- 
Istiwad' Ghayr Majhil Wa al-Kayf Ghayr Ma'gil (al-lstiwa' 
sudah jelas diketahui dan a/-Kayf (sifat benda) bagi Allah 
adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”, yang dimaksud 
“Ghayr Majhil” di sini ialah bahwa penyebutan kata 
tersebut benar adanya di dalam al-Gur'an. Pemahaman ini 
dengan dalil riwayat lain dari al-Lalka-i sendiri yang 





H AlAsmi' Wa ash-Shifat, h. 408 


66 | Haidak Imam Empat Madykak 


mempergunakan kata “Gl-Istimd' Madzgkir”, artinya kata 
Istawd telah disebutkan. Dengan demikian menjadi jelas 
bahwa yang dimaksud “al-lstiwa” Ghayr Majhil” artinya 
benar-benar telah diketahui penyebutan kata Istawd 
tersebut di dalam al-GYur'an. 


Dari sini dapat dipahami bahwa al-Lalka-i dan 
Rabiah ibn Abdul Rahman mengatakan “dl-Istiwa' Ghayr 
Majhiil Wa al-Kayf Ghayr Ma'giil', sama sekali bukan untuk 
tujuan menetapkan makna duduk atau bersemayam bagi 
Allah. Juga sama sekali bukan untuk menetapkan makna 
duduk atau bersemayam yang Kayfiyyah duduk atau 
bersemayam-Nya tidak diketahui oleh kita. Pemahaman ini 
berbeda dengan orang-orang Wahhabiyyah yang salah 
paham terhadap pernyataan al-Lalika'i dan Rabi'ah ibn 
Abdul Rahman tersebut, mereka mengatakan bahwa Allah 
bersemayam atau bertempat di atas Arsy, hanya saja, - 
menurut mereka-, Kayfiyyah-Nya tidak diketahui oleh kita. 
A'idgu Billah. 

Untuk membantah keyakinan kaum Wahhabiyyah 
tersebut, kita katakan kepada mereka: Dalam perkataan al- 


Lalka-i dan Rabi'ah ibn Abdul Rahman terdapat kata “4/- 
Kayf Ghayr Ma'gil”, ini artinya bahwa Istawi tersebut bukan 


Agidak Imam Empat Madzkal | 67 


Kayfuyyah, sebab Kayfiyyah adalah sifat benda. Dengan 
demikian karena Istawa ini bukan Kayfiyyah maka jelas 
maknanya bukan dalam pengertian duduk atau 
bersemayam. Karena duduk atau bertempat itu hanya 
berlaku pada sesuatu yang memiliki anggota badan, seperti 
pantat, lutut dan lainnya. Sementara Allah maha suci dari 
pada anggota-anggota badan. 


Yang mengherankan, kaum Musyabbihah, seperti 
kaum Wahhabiyyah sekarang seringkali memutarbalikan 
perkataan dua Imam di atas. Mereka sering mengubahnya 
dengan mengatakan “a-lstiwd” Ma'llim Wa al-Kayfiyyah 
Majhiilah”. Perkataan semacam ini sama sekali bukan 
riwayat yang benar berasal dari a/-Imim Malik atau lainnya. 
Tujuan kaum Musyabbihah mengucapkan ungkapan 
tesebut tidak lain adalah untuk menetapkan adanya 
Kayfyyah bagi Istawa Allah, lalu mereka mengatakan 
Kayfiyyah-Nya tidak diketahui oleh manusia. Karena itu 
mereka seringkali mereka mengatakan: “Allah bersemayam 
atau bertempat di atas Arsy, tapi cara bersemayam-Nya 
tidak diketahui oleh kita”, atau terkadang mereka berkata: 
“Allah duduk di atas Arsy, tapi cara duduk-Nya tidak 
diketahui”, terkadang juga mereka berkata: “Allah duduk 
tapi tidak seperti duduk manusia”. A'idgu Billah. Oleh 


68 | Haidak Imam Empat Maduhak 


karena itu sebenarnya pernyataan kaum Musyabbihah “4/- 
Istiwa' Ma'lim Wa al-Kayfiyyah Majhiilah” tidak lain hanyalah 
untuk mengelabui orang-orang awam bahwa seperti 
pemahaman mereka itulah yang telah dimaksud oleh 4/- 
Imam Malik. 


Riwayat Yang Benar Oleh Al/-Hifizh al-Bayhagi 


Al-Hifizh al-Bayhagi dari jalur Yahya ibn Yahya 
telah meriwayatkan bahwa ia -Yahya ibn Yahya- berkata: 

GAB el ane UT U 1 Jl3 Jang sled Gasl op CUILa Mus LS 
& dal MIL bb :JE OSoial H3 Saja JA 
gina ye HT 9 ClgeL pb slr IE cela Ole 
aya Csaira YI SI Lag ciksah da0 Jlpadly cl d3 OLI 

Al. CE of 
Suatu saat ketika kami berada di majelis al-Imam 
Malik ibn Anas, tiba-tiba datang seseorang 
menghadap beliau seraya bekata: “Wahai Abu 
Abdillah, ar-Rahmin Ala al-“Arsy — Istawa, 
bagaimankah Istawi Allah?”. Lalu al-Imim Malik 
menundukan kepala hingga badanya bergetar dan 


Agidah Imam Empat Madyhab | 69 


mengeluarkan keringat, kemudian beliau berkata: “al- 
Istiwd telah jelas (penyebutannya dalam al-Our'an) 
(a-lstmd” Ghayr Majhil), dan “Bagaimana (sifat 
benda)” tidak logis dinyatakan bagi Allah (fal-Kayf 
Ghayr Ma'gill), beriman kepada adanya sifat al- 
Istima” — bagi — Allah — adalah — wajib, — dan 
mempermasalahkan — masalah — al-Istiwd” — adalah 
perbuatan bid'ah. Dan bagiku engkan tidak lain 
kecuali seorang ahli bid'ah”. Lalu al-Imam Malik 
menyuruh murid-muridnya untuk mengeluarkan orang 
tersebut dari majelisnya. 


Al-Imim al-Bayhagi berkata: “Selain dari al-Imim Malik, 
pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Rabi'ah ibn 
Abdul Rahman, guru dari a-Imam Malik sendiri” 40, 


Dalam mengomentari peristiwa ini, asy-Syaikh 
Salamah al-Uzami, salah seorang ulama al-Azhar 
terkemuka dalam bidang hadits, dalam karyanya berjudul 
Furgin al-Our'in, mengatakan sebagai berikut: 


olina Gala elgtaYI pe dil de Jak lgi Rek 2 Allpa OY 
ajian power JS pamer SE Jad ya ga SAI adl MUSI 





2 Al Asmi Wa ash-Shifat, h. 408 


70 | Agidal Imam Empat Madykah 


ga Ia algis Illd Lin YI lia Aa 9 LB Gg cade 
AL AAU AYI Ad) JL SAI ang tebal 


“Penilaian a-lmam Malik terhadap orang tersebut 
sebagai ahli bid'ah tidak lain karena kesalahan orang 
itu mempertanyakan Kayfiyyah Istiwd” bagi Allah. 
Hal ini menunjukan bahwa orang tersebut memahami 
ayat ini secara indrawi dan dalam makna ghahirnya. 
Tentu makna ghbahir Istawd adalah duduk bertempat, 
atau menempelnya suatu benda di atas benda yang lain. 
Makna ghahir inilah yang dipahami oleh orang 
tersebut, namun ia meragukan tentang Kayfiyyah dari 
sifat duduk tersebut, karena itu ia bertanya kepada al- 
Imam Malik. Artinya, orang tersebut memang sudah 
menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Allah. Ini jelas 
merupakan keyakinan tasybih (penyerupaan Allah 
dengan makhluk-Nya), dan karena itu al-lmam 
Malik meyebut orang ini sebagai ahli bid'ah”48. 


Ada pelajaran penting yang dapat kita tarik dari 
peristiwa ini, yaitu jika a-Imam Malik sangat marah 
terhadap orang tersebut hanya karena menetapkan adanya 





8 Furgin a-Our'n Bayn Shifat a-Kbilig Wa a-Akwin, h. 22 


Agidak Imam Empat Madzhab | 70 


Kayfiyyah bagi Allah hingga beliau mengklaimnya sebagai 
ahli bid'ah, maka tentunya beliau akan lebih marah lagi 
terhadap mereka yang dengan terang-terangan mengartikan 
Istawi dengan duduk, bertempat atau bersemayam. Dapat 
kita pastikan bahwa seorang yang berpendapat semacam 
ini, seperti pemahaman kaum Wahhabiyyah di masa 
sekarang, akan lebih dimurkai lagi oleh a-Imaim Malik. 
Karena mengartikan Istawd dengan duduk, bersemayam, 
atau bertempat tidak hanya menetapkan adanya Kayfiyyah 
bagi Allah, tapi jelas merupakan penyerupaan bagi Allah 
dengan makhluk-makhluk-Nya. 


Di Antara Bukti a/-Im4im Malik berkeyakinan Allah 
Ada Tanpa Tempat 


Sesungguhnya sangat tidak mungkin seorang alim 
sekaliber a-Imim Malik berkeyakinan bahwa Allah memiliki 
tempat dan arah. A/Imim Malik adalah Imam kota 
Madinah (Imim Dar al-Hijrah), ahli hadits terkemuka, 
perintis figih madzhab Maliki, sudah barang tentu beliau 
adalah seorang ahli tauhid, berkeyakinan tanzih, 
mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk-Nya. Tentang 
kesucian tauhid Malik ibn Anas, a-Ilmam al-Allamah al 


72 | Agidal Imam Empat Madykah 


O'idii Nashiruddin ibn al-Munayyir al-Maliki, salah seorang 
ulama madzhab Maliki terkemuka pada sekitar abad tujuh 
hijriyah, dalam karyanya berjudul al-Mugtafa F7 Syaraf al- 
Musthafa telah menuliskan pernyataan a/Imam Malik bahwa 
Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam karyanya 
tersebut, al-Imam Ibn al-Munayyir mengutip sebuah hadits, 
riwayat adl-Imam Malik bahwa Rasulullah bersabda: 


(WL »l) Su ep Je 3 23 EY 


“Janganlah kalian melebih-lebihkan diriku di atas 
Nabi Yunus ibn Matta”. (HR. Malik) 


Dalam penjelasan hadits ini a/-Iwim Malik berkata bahwa 
Rasulullah secara khusus menyebut Nabi Yunus dalam 
hadits ini, tidak menyebut Nabi lainya, adalah untuk 
memberikan pemahaman agidah tanzih, bahwa Allah ada 
tanpa tempat dan tanpa arah. Hal ini karena Rasulullah 
diangkat ke atas ke arah Arsy, yaitu ketika peristiwa Mrraj, 
sementara Nabi Yunus dibawa ke arah bawah hingga ke 
dasar lautan yang sangat dalam, yaitu ketika beliau ditelan 


oleh ikan yang sangat besar. 


Kedua arah tersebut, baik arah atas maupun arah 


bawah, bagi Allah sama saja, artinya satu dari lainnya tidak 


Hgidak Imam Empat Madgkal | 73 


lebih dekat kepada-Nya, karena Allah ada tanpa tempat 
dan tanpa arah. Karena seandainya kemuliaan itu diraih 
karena berada di arah atas, maka tentu Rasulullah tidak 
akan mengatakan “Janganlah kalian melebih-lebihkan aku 
di atas nabi Yunus ibn Matta”. Oleh karenanya hadits ini 
oleh al-Imim Malik dijadikan salah satu dalil bahwa Allah 
ada tanpa tempat dan tanpa arah#. 


Adapun riwayat yang dikemukan oleh Suraij ibn an- 
Nu'man dati Abdullah ibn Nafi' dari a-Ilmam Malik, bahwa 
a-lmim Malik berkata: “Allah berada di langit, dan ilmu- 
Nya di semua tempat”, adalah riwayat yang sama sekali 
tidak benar (Ghayr T sabit). 


Abdullah ibn Nafi” dinilai oleh para ahli hadits 
sebagai seorang yang dla'if. A/-Imim Ahmad ibn Hanbal 
berkata: “Abdullah ibn Nafi ash-Sha'igh bukan seorang 
ahli hadits, ia adalah seorang yang dla'if”. A/-Imam Ibn Adi 
berkata: “Dia (Abdullah ibn Nafi) banyak meriwayatkan 





44 Lihat penjelasan ini dalam a/-Mugtafa Ff syaraf al-Mustahafi. 
Perkataan al-Imim Malik ini juga dikutip oleh a-Imim Yagiyyuddin as- 
Subki dalam karya bantahannya atas Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah 
(murid Ibn Taimiyah), yang berjudul as-Sayf ash-Shagil F7 ar-Radd “Ali 
Ibn Zafil. Demikian pula perkataan a-Imim Malik ini dikutip oleh al 
Imam Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam karyanya Ithif as-Sadah 
al-Muttagin Bi Syarh Ihyi Ulimiddin. 


74 | Agidak Imam Empat Madyhal 


Ghard-ib (riwayat-riwayat aneh dan asing) dari al-lmam 
Malik”. Ibn Farhun berkata: “Dia (Abdullah ibn Nafi) 
adalah seorang yang tidak membaca dan tidak menulis”. 


Dengan demikian pernyataan yang disandarkan 
kepada a-Imam Malik dari Abdullah ibn Nafi” di atas adalah 
riwayat yang sama sekali tidak benar. Dan ungkapan 
tersebut yang seringkali dikutip oleh kaum Musyabbihah 
(Wahhabiyyah sekarang) dan disandarkan kepada al-Imam 
Malik tidak lain hanyalah kedustaan belaka. 





# Lihat biografi Abdullah ibn Nafi” dan Suraij ibn an-Nu'man 
dalam kitab-kitab ad/-Dlu'afa', seperti Kitab ald-Dlu'afi karya an-Nasa-i 
dan lainnya. 


Agidak Imam Empat Madzkab | 75 


Bab III 


Penjelasan al-Imim asy-Syaf?'i 


Tentang Makna Israwa 


Al-Imim asy-Syaf?i suatu ketika ditanya tentang makna 


Istawi, beliau menjawab: 


AYI 3 Tnablg Jet Ih ehng dnebi YG Kala 

Alan YI JS yogi 3 Kamal 
“Saya beriman (terbadap itu) tanpa menyerupakan 
dengan suatu apapun (tanpa tasybih), dan saya 
meyakini — akan kebenaran — tersebut — tanpa 
menyamakannya dengan suatu apapun (tanpa tamtsil). 
Aku menganggap bahwa apa yang ada dalam 
prasangkaku dari makna-makna tentang hal tersebut 
adalah sebuah kesalahan. Aku menghindarkan diri 


76 | Agidak Imam Empat Madyhal 


untuk tidak terjerumus di dalamnya sedapat 


mungkin 5. 


Pernyataan al-Imam asy-Syafii ini sangat mashur, 
dikutip oleh banyak ulama dalam karya mereka masing- 
masing. Dikutip dalam berbagai disiplin ilmu, terutama 
oleh kaum teolog dalam pembahasan tentang sifat-sifat 
Allah, di antaranya oleh seorang sufi agung, al-Imam 
Ahmad ar-Rifa'i dalam kitab a/Burhin a-Mu'ayyad". Juga 
oleh al-Imam Yagiyyuddin al-Hushni, penulis Kifayah al- 
Akhyir, dalam kitab karyanya berjudul Dafu Syubah Man 
Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasaba Dzilika Nai Al-Imim al- 
Jalil Abmad?. Juga dikutip oleh para ulama terkemuka 


lainnya. 


Al-Imim asy-Syaf?i juga berkata dalam menanggapi 
makna Istami dan tentang sifat-sifat Allah lainnya: 


de Al gang y3 ale Lag dil ala As Al 0 elo & cuals 


Al dl Jaan, Sya 





46 Lihat as-Sayyid  Al-lmim Ahmad ar-Rifa'i, a-Burhin al 
Mu 'ayyad, h. 18 

4 Ar-Rifa'1, al-Burhin al-Mu'ayyad, h. 24 

# Ibn al-Jawzi, Dafu Syubah Man Syabbah, h. 18 


Hgidak Imam Empat Madgkal | 77 


“Saya beriman dengan segala apa yang datang dari 
Allah sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah sendiri, 
dan saya beriman dengan segala apa yang dari 
Rasulullah sesuai dengan yang dimaksud oleh 
Rasulullah sendiri '?. 


Yang dimaksud oleh al-Imam asy-Syaf?i dengan 
pernyataannya ini ialah bahwa sifat-sifat Allah tidak boleh 
dipahami dengan prasangka-prasangka atau khayalan- 
khayalan yang berada dalam akal manusia. Sebab apapun 
yang terlintas dalam pikiran manusia pastilah hal tersebut 
merupakan sifat-sifat benda. Allah tidak boleh dibayangkan 
oleh akal pikiran atau khayalan, dan tidak boleh disifati 
dengan sifat-sifat benda. Dalam hal ini, bertempat atau 
bersemayam, gerak, diam, duduk, memiliki arah, adalah di 
antara sifat-sifat benda yang tidak boleh dinyatakan kepada 
Allah. 


Dalam kesempatan lain, ketika a/-Imam asy-Syafi'i 
ditanya tentang sifat-sifat Allah, beliau menjawab: 





4 Lihat a-Imaim Tagiyyuddin al-Hushni dalam Dafu Syubah 
Man Syabbah. Lihat juga al-Hafigh al-Habasyi dalam ash-Shirat al 
Mustagim, dan asy-Syaikh Salamah al-Uzami dalam Furgin al-Our'in. 


75 | Hgidal Imam Empat Madykah 


Asg JS Of plagYI les Il Al Jt Oi Jia ds ol 
SO Alah deg KE Ol pagi Jeg dai Ol Up 
Se — dambi 0 Inog VI bol ll Isa 

Al elang Ale AI ole Aa Ol 


“Haram atas setiap akal untuk menggambarkan 
Allah, haram atas segala prakiraan — untuk 
membayangkan Allah, haram atas segala prasangka 
untuk mangkhayalkan Allah, haram atas segala jiwa 
untuk memikirkan Allah, haram atas setiap hati 
untuk tenggelam merenungkan Allah, haram atas 
segala lintasan pikiran untuk memikirkan Allah. 
Kecuali kita mensifati-Nya seperti yang telah Allah 
sifati akan dirinya sendiri seperti yang disampaikan 
oleh Rasulullah”. 


Dalam pernyataannya yang lain, yang merupakan 
intisari agidah tauhid, al-Imim asy-Syafi'i berkata: 





30 Diriwayatkan oleh a-Imim Ibn Jahbal dalam risalahnya 
tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah (Risalah F7 Nafj 
al-Jihah). Risalah ini merupakan bantahan Ibn Jahbal atas faham- 
faham sesat Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah bersemayam 
di atas Arsy. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 79 


MPASI Ad) aa Dong dl AE ora Real Agil ya 
syah Olabi Olg € Mana ggd Ball patah II OLabi Ola cast 
Al nya ye Slpol 02 pdl Sela 


“Barangsiapa berusaha untuk mengenal Tuhannya 
(Allah) kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa 
Dia (Allah) maha ada dan dapat diraih oleh akal 
pikirannya maka orang ini adalah musyabbih, 
menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dan 
barangsiapa berusaha untuk mengenal Tuhannya 
(Allah), lalu ia sampai kepada kesimpulan bahwa 
Allah sama sekali tidak ada maka orang ini adalah 
Mu'ath-thil (mengingkari Allah). Dan barangsiapa 
berusaha mengenal Allah lalu ia sampai kepada 
kesimpulan bahwa Allah maha ada, dan ia mengakui 
bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal pikirannya, 
maka orang — ini adalah Muwahbid (ahli tauhid, 
mengesakan Allah). 


Anda perhatikan dengan seksama ungkapan- 
ungkapan al-Imdm asy-Syafi'i di atas, itu semua adalah 
ungkapan-ungkapan yang berisikan agidah tauhid, 





51 Lihat as-Sayyid Ahmad ar-Rifa'i dalam a/Burhin a-Mu'ayyad, 
h. 18. lihat pula al-Bayhagi dalam al Asmi” Wa ash-Shifat dan lainnya. 


50 | Agidak Imam Empat Madulak 


kandungan maknanya sangat jelas berisikan agidah tangih. 
Perkataan-perkataan a/-Imam asy-Syafi'i ini laksana embun 
yang menyejukan hati-hati para ahi tauhid. Semua 
ungkapan beliau ini adalah diintisarikan dari banyak firman 
Allah, di antaranya firman Allah: “Dia Allah tidak menyerupai 
segala apapun” (9S. Asy-Syura: 11), firman Allah: “Maka 
janganlah kalian mambuat bagi Allah akan perumpamaan- 
perumpamaan” (9S. An-Nahl: 74), firman Allah: “Apakah 
kamu mengetahui adanya keserupaan bagi Allah?!” (OS. 
Maryam: 65), dan firman Allah: “Adakah keraguan tentang 
Allah?!” (9S. Ibrahim: 10). 


Dari ungkapan-ungkapannya di atas dapat kita 
simpulkan tanpa ada keraguan sedikitpun bahwa a-Imim 
asy-Syafi'i adalah seorang ahli tauhid, ahli tangih, 
berkeyakinan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai 
makhluk-Nya, bahwa Allah tidak dapat dibayangkan oleh 
segala akal pikiran manusia, dan bahwa Allah tidak boleh 
disifati dengan sifat-sifat benda, seperti duduk, bergerak, 
diam, turun, naik, memiliki tampat dan arah, dan sifat-sifat 
benda lainnya. Oleh karena itulah al-lmim asy-Syafii 
mengatakan bahwa seorang Mujassim (orang yang 
mengatakan bahwa Allah sebagai benda) adalah seorang 


Agidak Imam Empat Madzhal | 81 


yang kafir, sebagaimana hal ini telah dikutip oleh al-Imam 


an-Nawawi dan lainnya. 


Di Antara Bukti a/l-Imim asy-Syaf?i berkeyakinan 
Allah Ada Tanpa Tempat 


al-Imim Abu Ishag asy-Syirazi dalam karyanya yang 
sangat populer berjudul a#Tanbih F7 al-Figh asy-Syafi', 
menyebutkan bahwa orang yang berkeyakinan Allah 
bersemayam di atas Arsy maka dia telah menjadi kafir dan 
tidak sah shalat berjama'ah bermakmum kepadanya. 


Kemudian Oddli a-Oudlat a-lmim Ibn art-RiPah 
dalam kitab karyanya berjudul Kifiyah an-Nabih F7 Syarh at- 
Tanbih, -—-kitab penjelasan (syarh) bagi kitab at-Tanbih karya 
al-Imim Abu Ishag asy-Syirazi di atas, menuliskan: 


CREUNS ALAN Jai uya BUAS yag ale RAL BA ja obu Ilang 
gak bag Mangan JI Olga! ls Y diby Ola gls 
SP Ol la jl de Ade AA Ol Ain oya NASI yaa 

Al. astedi OP y3 La Urea 
“Dapat dipahami dari pernyataan (a-Imam Abu 
Ishag asy-Syiragi) ini bahwa yang dimaksud adalah 


S2 | Agidak Imam Empat Madukak 


seorang kafir yang telah disepakati kekufurannya. 
Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang 
mengaku muslim tapi ia berkeyakinan bahwa Allah 
tidak mengetahui rincian-rincian segala peristiwa 
sebelum kejadiannya, atau mereka yang tidak 
beriaman dengan Oadla dan Oadar Allah, atau 
mereka yang berkeyakinan bahwa Allah duduk di 
atas Arsy. Mereka semua itu adalah orang-orang 
kafir, tidak sah shalat bermakmum di belakang 
mereka, sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh al- 
Oadli Husain dari pernyataan Imam madzhab sendiri, 
Jaitu a-lmam asy-Syafi'1 2. 


Ada hal penting untuk kita perhatikan dalam hal ini, 
ialah bahwa sebagian kaum Musyabbihah Mujassimah 
seringkali mengutip riwayat berisikan agidah tasybih dari al- 
Imam asy-Syafi'i, padahal riwayat ini sama sekali tidak 
benar. Karena dalam rangkaian sanad riwayat ini terdapat 
nama-nama perawi seperti al-Usyara dan Ibn Kadisy, di 
mana mereka adalah perawi-perawi yang bermasalah (tidak 
boleh diambil). 





22 Ibn ar-Rif'ah, Kifiyah an-Nabih Ff Syarh at-Tanbih, j. 4, h. 24. 
Lihat pula Ibn al-Mwallim, Ngjm al-Muhtadi, h. 287 


Agidak Imam Empat Madzhal | 85 


Adapun Ibn Kadisy, nama aslinya ialah Abu al-1zz 
ibn Kadisy Ahmad ibn Ubaidillah (w 526 H), termasuk di 
antara pengikut al-Usyara, dikenal sebagai pemalsu hadits 
(Wad-dia' al-Hadits). Sementara al-Usyara nama aslinya 
ialah Abu Thalib Muhammad ibn Ali al-Usyara (w 452 H) 
adalah seorang pelupa (Mughajjal). Ta banyak meriwayatkan 
agidah-agidah yang dengan dusta dinisbatkan kepada “4l- 
Imam asy-Syafi?i. Hal ini semua sebagaimana telah 
dinyatakan oleh para kritikus hadits yang bahkan hal ini 
telah diakui oleh adz-Dzahabi sendiri dalam karyanya 
Mizin all tidal. 


Termasuk kedustaan yang dinisbatkan kepada al- 
Imam asy-Syafi'i adalah sebuah risalah dengan nama 
“Washiyyah asy-Syafi'i”. Periwayatan risalah ini berasal dari 
Abu al-Hasan al-Hikari. Perawi ini sudah sangat dikenal 
sebagai pemalsu hadits, sebagaimana telah disebutkan 
dalam banyak kitab al-Jarh Wa at-Ta'di, Karena itu, 
hendaklah kita mewaspadai periwayatan-periwayatan yang 
berasal dari kaum Musyabbihah Mujassimah, karena 
kebiasaan mereka adalah meriwayatkan riwayat-riwayat 
yang tidak benar, bahkan seringkali mereka memalsukan 


riwayat yang sejalan dengan kesesatan mereka hanya untuk 


54 | Agidal Imam Empat Madykah 


menguatkan apa yang mereka yakini. Mereka tidak pernah 
peduli apakah hal itu merupakan kedustaan atau kebatilan. 


Agidak Imam Empat Madzhal | 85 


Bab IV 


Penjelasan A/-Imim Ahmad ibn Hanbal 


Tentang Makna Israwa 


Ketika ditanya makna Isiawd, al-lmam Ahmad 


menjawab: 
Pa JR US JA LS Gg 


“Dia Allah Istawad sebagaimana la sendiri 
memberitakannya dalam a-Our'an, bukan seperti apa 
Jang terlintas dalam akal pikiran manusia”. 


Perhatikan pernyataan a-Imam Ahmad ibn Hanbal 
ini, sebuah ungkapan yang walaupun singkat namun 
mengandung makna yang sangat mendalam. Inilah agidah 
Rasulullah yang telah diajarkan kepada para sahabatnya. 
Agidah mayoritas umat Islam dari masa ke masa, antar 





33 Diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya lihat as-Sayyid 
Ahmad ar-Rifa'i dalam al-Burbin a-Mu'ayyad, dan Al-Imim Yagiyyudin 
al-Hushni dalam Dafu Syabah Man Syabbah. 


56 | Aaidal Imam Empat Madykab 


generasi ke genarasi, ialah agidah Ahlussunnah Wal 
Jama'ah. 


Ungkapan a-lmim Ahmad ini memberikan 
pemahaman bahwa makna Istami yang merupakan sifat 
Allah bukan dalam pengertian apapun dari segala yang 
terlintas dalam benak manusia. Artinya, Istawd di sini bukan 
dalam makna duduk, bertempat, bersemayam, membayangi 
di atas Arsy, atau makna dari sifat-sifat makhluk lainnya. 
Hal ini berbeda dengan kaum Musyabbihah yang 
mengartikan Istamd dengan makna duduk atau bertempat. 


Pernyataan al-Imam Ahmad di atas adalah sebagai 
bukti bahwa beliau seorang ahli tauhid dan ahli tangih, 
mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Dengan 
demikian a-lmim Ahmad terbebas dari segala tuduhan- 
tuduhan ' bohong yang  dipropagandakan — kaum 
Musyabbihah bahwa beliau adalah seorang yang sejalan 
dengan segala keyakinan 'asybih mereka. Benar, madzhab 
Hanbali banyak dirasuki oleh faham-faham tasybih dari 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun a/Imam 
Ahmad sendiri terbebas dari agidah para perusak tersebut. 


Sesungguhnya al-Imim Ahmad ibn Hanbal adalah 
seorang yang beragidah tanz7h, sama sekali tidak memiliki 


Agidak Inam Empat Madzkal | ST 


keyakinan tasybih, dan beliau tidak pernah mengajarkan 
agidah tasybih kepada para muridnya. Sifat-sifat benda, 
seperti gerak, diam, memiliki bentuk atau batasan, berada 
pada tempat atau arah, sama sekali tidak pernah 
dinisbatkan oleh 4/-Iwam Ahmad ibn Hanbal kepada Allah. 
Simak perkataan salah seorang pemuka ulama madzhab 
Hanbali, a-Ilmim Abul Fadl at-Tamimi, yang merupakan 
pimpinan ulama madzhab Hambali di wilayah Bagdad pada 
masanya, dalam kitab karyanya berjudul I'tgdd al-lmam al- 
Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal, beliau menuliskan sebagai 
berikut: 


OP J9 bb Iga 0 de —aai Ga SI) 
lil Igrudg Axl! Jala cazlllg dan,ddl oa 33 2la slr YI 
Bgn0g S3 Ler9 Oeg Jab S3 da AN 
ab AS 3 pe JW Sg ad 
SUS Raya Gb d3 eni ta 03 rp Lan 
Al" as 

Dan a-lmam Ahmad ibn  Hanbal sangat 


mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah 
adalah benda (Jism). Beliau mengatakan bahwa nama- 


SS | Haidak Imam Empat Madzhak 


nama Allah hanya diambil sesuai ketetapan syari'at 
dan bahasa. Dan sesungguhnya pengertian benda (Jism) 
sebagaimana telah ditetapkan oleh para bahasa adalah 
sesuatu yang memiliki dimensi, yaitu memiliki panjang, 
lebar, dan kedalaman, serta tersusun dan memiliki 
bentuk. Dan sungguh Allah maha suci dari pada itu 
semua. Karena itu, Allah tidak boleh disebut dengan 
benda (Jism), karena sama sekali Dia tidak terikat 
oleh makna-makna benda. Dan tidak ada ada di 
dalam syari'at penyebutan Allah sebagai benda”. 


Pada halaman lain dalam kitab di atas, a-Ilmam Abul 
Fadl at-Tamimi juga mengutip pernyataan a/-Imam Ahmad 
yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak 
berubah dan tidak berganti-ganti dari keadaan kepada 
keadaan lain. Allah juga bukan benda yang memiliki 
batasan dan ukuran. Dia tidak berubah-ubah, baik sebelum 
menciptakan Arsy maupun setelah menciptakan Arsy. 


Masih dalam kitab yang sama al-Imim Abul Fadl at- 
Tamimi juga mengutip perkataan al-Imim Ahmad yang 





54 Lihat Abul Fadl at-Tamimi, IV vigid a-lmam a-Mubajjal Almad 
Ibn Hanbal, h. 7-8. Pernyataan al-Imam Ahmad ini juga dikutip oleh 
Al-Imam al-Bayhagi dalam kitab Mandgib Ahmad, h. 42. Juga dikutip 
oleh para ulama lainnya. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 89 


sangat kuat mengingkari orang yang mengatakan bahwa 
Allah dengan Dzat-Nya berada di semua tempat, atau 
berada di mana-mana. Karena pernyataan semacam ini 
sama saja dengan mengatakan bahwa Allah sebagai benda 
yang memiliki bentuk dan ukuran, karena semua tempat itu 


memiliki batasan, bentuk dan ukuran. 


Selain penjelasan a-Imim Abul Fadl at-Tamimi 
tentang kesucian agidah al-Imwam Ahmad dari agidah tasybih 
ini banyak ulama terkemuka lainnya yang juga menjelaskan 
hal yang sama, di antaranya a-Imim al-Hafigh Ibn al-Jawzi 
al-Hanbali dalam kitab Dafu Syubah at-Tasybih Bi Akaff at- 
Tangih yang mengatakan bahwa a-Imim Ahmad ibn 
Hanbal sedikitpun tidak pernah mengatakan bahwa Allah 
memiliki tempat dan arah. Dalam kitab tersebut a/-Imam 
Ibn al-Jawzi juga membebaskan Ahlussunnah secara 


umum dari setiap unsur agidah tasybih. 


Hal yang sama juga ditulis oleh a-lmam al-Oidii 
Badruddin ibn Jama'ah asy-Syafi'i dalam kitab karyanya 
berjudul Idlah ad-Dalil F7 Oath'i Hujaj Ahl at-Ta'thil, dengan 
tegas beliau mengatakan bahwa 4/-Imim Ahmad sedikitpun 
tidak pernah mengatakan bahwa Allah memiliki tempat 
dan arah. 


90 | Haidak Imam Empat Madykah 


Al-Hifizh al-Bayhagi dalam kitab Mandgih Ahmad 
meriwayatkan dari al-Hakim, dari Abu Amr as-Sammak, 
dari Hanbal, bahwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal telah 
mentakwil firman Allah: “Wa Jaa Rabbuka” (OS. Al-Fajr: 


c 


22), bahwa yang dimaksud “Jaa” dalam ayat ini bukan 


berarti Allah yang datang, tapi yang dimaksud adalah 
“datangnya pahala yang diberikan oleh Allah”. A/Imam al- 
Bayhagi mengatakan bahwa rangkaian sanad riwayat 
tentang perkataan a/-Iwim Ahmad ini dengan jalur yang 
sangat shahih, al-Bayhagi berkata: “Hadzga Isnid La Ghubar 
“Alayh”, artinya sanad ini sedikitpun tidak ada cacatnyas. 

Masih dalam kitab Mandgih Ahmad, dengan jalur 
sanad lain a-lmam al-Bayhagi juga meriwayatkan sebagai 
berikut: 


Ode Uta JB Slaud! up pas gl Wal JU ea bLsi 
eat" 1dsh —aai Na SA Ui asi JB Silbual 
agar SA NU —onagl mal ls G3 pg Gu Atap ls 
JB CG ya UE ih ala SLS Sgan 01 ag KALA aga AJI 
UlaN Lila catyad Ab UI (Pai dgan) Ly eleng HL AI 


Ml Saslyag Jlta 





35 Lihat Ibn Katsir, a-Bidayah Wa an-Nihiyah, j. 10, h. 328 


Agidak Imam Empat Madzhab | Il 


“a-Hakim telah mengkhabarkan kepada kami, 
berkata: — Abu Amr ibn  as-Samak — telah 
mengkhabarkan kepada kami, berkata: Hanbal ibn 
Ishak telah mengkhabarkan kepada kami berkata: 
Aku telah mendengar pamanku, Abu Abdillah (al- 
Imam Ahmad ibn Hanbal) berkata: “Di hari itu 
(ketika beliau berdebat dengan kaum Mu tazilah) 
mereka berkata: “Pada hari kiamat surat al-Bagarah 
akan datang, surat Tabarak akan datang, juga surat- 
surat lainnya”. Saya katakan kepada mereka: 
“Sesungguhnya yang datang itu pahala dari bacaan 
surat-surat tersebut (bukan surat-suratnya itu sendiri). 
Dalam a-Ouran Allah berfirman: “Wa Jaa 
Rabbuka” (OS. Al-Fajr: 22), yang dimaksud disini 
adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun al- 
Ouran ia hanya sebuah kitab yang berisikan 
pelajaran-pelajaran dan peringatan-peringatan”. 


Lalu dalam mengomentari pernyataan a-Imam 
Ahmad ini al-Hafizh al-Bayhagi berkata: 
ASI 4 2g SI 1 G Aiu Y OS al Ae IS a39 
1 PS OK SH OS ai Ykezi dial 4 Dag SI Sarla 


SB Una Due ageb 3 Bls ya Lila Wajig alan 3 


92 | Agidak Imam Empat Madzkal 
KA Din ya king Sl DS OS j Ole, Ol Tyas Ul 
del Aj LE ab Al asa gl pelet COLI 2 ade 
SAI Iilag tateng ol lebi! 2 mad tag LajlebI Aap 
AN Jah ga BUSI NY ad) Gara YM ne plak alel 
Al hb 5 Oya 


“Dari peristiwa ini terdapat bukti nyata bahwa al- 
Imam Ahmad tidak pernah meyakini makna kata 
“al-Mgjt” yang terdapat dalam firman Allah dan 
makna “an-Nugil” yang terdapat dalam hadits 
Rasulullah (tentang Hadits  an-Nugil) dalam 
pengertian berpindah atan turun dari satu tempat ke 
lempat yang lain, seperti berpindahnya benda-benda. 
Makna yang dimaksud dalam teks ini adalah 
datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah, artinya 
pengaruh dari kekuasaan Allah, bukan Allah sendiri 
Jang datang. Jadi, karena kaum Mu'tagilah itu 
meyakini bahwa al-Ouran bukan Kalam Allah, 
mereka membantah a-lmam Ahmad. Mereka 
mengatakan jika benar al-Our'an itu Kalam Allah 
dan dan merupakan sifat dari sifat-sifat Dzat-Nya, 
maka tidak boleh dikatakan bagi-Nya: “al-Maji” 
dan “ak-ltyan” (karena keduanya sifat benda, 


Agidak Imam Empat Madzhal | 93 


bermakna datang). Lalu al-Imam Albmad menjawab: 
“Yang dimaksud “datang” dalam teks tersebut adalah 
datangnya pahala dari bacaan al-Ouran”. Artinya 
pahala bacaan-bacaan a-Ouran di hari itu akan 
diperlihatkan. Makna inilah yang dimaksud oleh 
ungkapan teks-teks tersebut. Sesungguhnya jawaban al- 
Imam Ahmad terhadap kaum Mu tagilah ini banyak 
Jang tidak memahaminya, kecuali oleh mereka yang 
cerdas dari para ahli ilmu yang mensucikan Allah dari 
segala keyakinan tasybih”?5. 


Al-Imam al-Hifizh a-Muhaddits asy-Syaikh Abdullah 
al-Harari al-Habasyi menuliskan sebagai berikut: 
nah Lula US LD AR plYI Oi de Jala Nilag 
Sd If KA 3 jpn BS pagi II Oli Luo, 
el lela US Larahb de Jis Jl ale ya Vu GS, 
Oglgi29 Anomodly JSM dh poni Iolisel Ugdd Aelslg Read 
Aklim 3 Ah Ugaja pel AS bd AI de Ogagt La US) 
HDglgk Bg RSNI SB LS AS Ih TOJah Bd Gl 
ASIN AI 3 Aing AA pYI OS J 1Ia cah Gek Lo ds 





56 Lihat al-Kawtsari, Takmilah ar-Radd “Ala Nuniyyah ibn 
Oayyim, h. 100, mengutip dari al-Bayhagi dalam Managib Ahmad. 


9G | Agidak Imam Empat Madykak 


GA de lelag Lara de HI Ip Jl Oh 
AL Jas NAS 0 Lag ASUVUN 2 mma ing ale ja Ja 


“Ini adalah bukti nyata bahwa al-Imaim Ahmad tidak 
pernah memahami secara ghahir terhadap ayat-ayat 
dan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah yang secara 
tekstual seakan-akan menunjukan bahwa Allah 
bergerak, diam, pindah dari arah atas ke arah bawah. 
Oleh al-Imam Ahmad teks-teks semacam itu tidak 
pernah dipahami secara gahirnya. Ini berbeda dengan 
Ibn Taimiyah dan para pengikutnya, (mereka yang 
mangaku-aku — bermadghab — Hanbali), — mereka 
memberlakukan teks-teks tersebut dalam makna 
gahirnya. Karena itu mereka berkeyakinan bahwa 
Allah bertempat di arah atas, dan menetapkan sifat- 
sifat benda bagi-Nya. Hanya saja seringkali mereka 
mengelabui orang-orang awam. Agar supaya mereka 
dianggap sebagai orang-orang yang mensucikan Allah, 
seringkali mereka mengatakan “Bila Kayf..”, lalu 
mereka berkata: Demikianlah yang telah dikatakan 
para ulama Salaf Seringkali juga setelah mereka 
menetapkan sifat-sifat benda bagi Allah lalu mereka 
berkata: “Ala M4 Yaligu Billah...” (dalam makna 


Agidak Inam Empat Madzkal | 95 


Jang sesuai bagi keagungan Allah). Kita katakan 
kepada mereka: Jika al-Imam Ahmad meyakini 
bahwa Allah bergerak, diam, pindah dari satu tempat 
ke tempat yang lain, maka beliau akan 
memberlakukan semua teks tersebut dalam makna- 
makna gabirnya. Tentu belian akan mengatakan 
bahwa makna “a-Maji” adalah dalam pengertian 
datang dari atas ke bawah seperti datangnya para 
Malaikat. Namun sama sekali beliau tidak 
mengatakan demikian. Sebaliknya, belian bahkan 
mempergunakan takwil”'. 


Adapun riwayat yang disebutkan oleh Abu Ya'la, 
salah seorang pemuka kaum Musyabbihah, dalam kitab 
karyanya berjudul Thabagat a-Handbilah bahwa al-Imam 
Ahmad ibn Hanbal berkeyakinan Allah bergerak 
(Yataharrak) maka riwayat ini berasal dari jalur Abu al- 
Abbas al-Ushtukhri, seorang yang dikenal sebagai 
pendusta. Apa yang diriwayatkannya ini dengan 
mengatakan bahwa Allah bergerak sebagai keyakinan al- 
Imam Ahmad adalah kebohongan besar atasnya. Hal ini 
sebagaimana telah dijelaskan oleh a-Imim Ibn al-Jawzi 





57 Al-Habasyi, a-Magalat as-Sunniyyah, h. 194 


96 | Agidal Imam Empat Madykah 


dalam kitab Dafu Syubah at-Tasybih, juga telah dijelaskan 
oleh a-lmam Yagiyyuddin al-Hushni dalam kitab Dafu 
Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad. 


Di Antara Bukti a/l-Imim Ahmad ibn Hanbal 
berkeyakinan Allah Tidak Dapat Dibayangkan 


Di antara bukti bahwa a-Imaim Ahmad ibn Hanbal 
terbebas dari segala tuduhan agidah tasybih adalah 
pernyataan beliau sendiri yang kemudian hal itu menjadi 
sangat populer di kalangan Ahlussunnah. Bahwa beliau 
berkata: 


M3 SIS BB Llly Koygnsi Lagu 


“Apapun yang terbayang dalam benakmu tentang 
Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu”. 


Pernyataan a/l-Imaim Ahmad ini banyak dikutip oleh banyak 
ulama di kalangan Ahlussunnah, di antaranya diriwayatkan 
oleh a-Imam Abul Fadl at-Tamimi dalam kitab I'tigid al- 
Imam al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal. 


Anda perhatikan perkataan a-lmim Ahmad, 
“Apapun yang terbayang dalam benakmu tentang Allah, maka 


Agidak Imam Empat Madzhal | 97 


Allah tidak seperti demikian itu”. Ini adalah agidah tangih. 
Steteman ini bahkan tidak hanya diungkapkan oleh a/-Imam 
Ahmad saja tapi juga oleh para ulama besar lainnya, di 
antaranya diungkapkan oleh seorang sufi kenamaan yang 
merupakan murid terkemuka dari al-Imim Malik ibn Anas, 
yaitu a-lmim Ibrahim ibn Tsawban yang lebih dikenal 
dengan sebutan al-Imam Dzunnun al-Mishri sebagaimana 
hal ini telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Hafizh al-Khathib 
al-Bahgdadi dalam kitabnya yang sangat penomenal 
berjudul Tarikh Baghdad. 


Dari kaedah di atas dapat kita pahami agidah tanzih, 
bahwa Allah tidak dapat dibayangkan oleh akal dan pikiran 
manusia, Dia tidak dapat diprakirakan dengan segala 
prasangka, serta tidak dapat diraih oleh segala khayalan dan 
gambaran yang terlintas dalam hati manusia. 


Akidah al-Imim Ahmad Ibn Hanbal Dalam 
Menyikapi teks-teks Mutasyabihit 


Akidah al-lmam Ahmad Ibn Hanbal dalam 
menyikapi teks-teks mutasydbih baik teks Mutasyabihat dalam 
ayat-ayat al-Yur'an maupun hadits-hadits Nabi yang shahih 


9S | Aaidah Imam Empat Maduhak 


adalah seperti keyakinan para ulama mujtahid lainnya dari 
para ulama Salaf saleh, yaitu memberlakukan metodologi 
takwil sesuai tuntutan teks-teks itu sendiri. al-Imim Ahmad 
tidak seperti yang dipropagandakan kaum Wahhabiyyah 
sebagai Imam yang anti takwil. Dalam hal ini kaum 
Wahhabiyyah telah melakukan kedustaan besar atas al- 
Imam Ahmad, dan merupakan bohong besar jika mereka 
mengklaim diti mereka sebagai kaum bermadzhab Hanbali. 


Demi Allah, madzhab al-Imam Ahmad terbebas dari 
keyakinan dan ajaran-ajaran kaum Wahhabiyyah. Dalam 
catatan ini anda dapat melihat dengan berbagai referensi 
yang sangat kuat bahwa a-lmim Ahmad telah 
memberlakukan takwil dalam memahami teks-teks 
Mutasyabihit, seperti terhadap firman Allah: "Wa Ji-a 
Rabbuka” (OS. Al-Fajr: 22), dan firman-Nya: "Wa Huwa 
Ma'akum” (OS. Al-Hadid: 4), juga seperti hadits Nabi “gl- 
Hajar al-Aswad Yamin Allah Fi Ardlih”. Teks-teks tersebut, 
juga teks-teks Mutasydbihit lainnya sama sekali tidak 
dipahami oleh a-Ilmim Ahmad dalam makna-makna 
zahirnya. Sebaliknya beliau memalingkan makna-makna 
zahir teks tersebut dan memberlakukan metode takwil 


dalam memahami itu semua, karena beliau berkeyakinan 


Agidak Imam Empat Madzhab | 99 


sepenuhnya bahwa Allah maha suci dari menyerupai segala 
makhkuk-Nya dalam segala apapun. 


Al-Hifizh Abu Hafsh Ibn Syahin, salah seorang 
ulama terkemuka yang hidup sezaman dengan a/-Hafizh ad- 
Daraguthni berkata: 


op Ag CAKE ap jie 1 ega Homo Ui OLLL0 UN, 


Ae 
“Ada dua orang saleh yang diberi cobaan berat dengan 
orang-orang yang buruk akidahnya, yaitu Ja'far ibn 
Muhammad dan Ahmad ibn Hanbal”8. 


Yang dimaksud dua Imam agung yang saleh ini 
adalah, pertama, a-Imam Ja'far ash-Shadig ibn Muhammad 
al-Bagir, orang yang dianggap kaum Syi'ah Rafidlah sebagai 
Imam mereka hingga mereka menyandarkan kepadanya 
keyakinan-keyakinan buruk mereka, padahal beliau sendiri 
sama sekali tidak pernah berkeyakinan demikian. Dan yang 
kedua adalah a-Imaim Ahmad ibn Hanbal, orang yang 
dianggap oleh sebagian orang yang mengaku sebagai 
pengikutnya, namun mereka menetapkan kedustaan- 





58 Dikutip oleh a-Hifigh Ibn Asakir dalam Tabyin Kadzib al- 
Muftari dengan rangkaian sanad-nya langsung dari a-Hifigh Ibn Syahin. 
Nomor hadits 148 


100 | Agidah Imam Empat Madykab 


kedustaan dan kebatilan-kebatilan terhadapnya, seperti 
akidah tajsim, tasybih, anti takwil, anti tawassul, dan lainnya 
yang sama sekali hal-hal tersebut tidak pernah diyakini oleh 
al-lmim Ahmad sendiri. Di masa sekarang ini, madzhab 
Hanbali lebih banyak lagi dikotori oleh orang-orang yang 
secara dusta mengaku sebagai pengikutnya, mereka adalah 
kaum Wahhabiyyah, yang telah mencemari kesucian 
madzhab al-Imim Ahmad ini dengan segala keburukan 
keyakinan dan ajaran-ajaran mereka. Hasbunallah. 


Al-Hifizh Ibn al-Jawzi al-Hanbali dalam kitab Daf'u 
Syubah at-Tasybih Bi Akaff at-Tangih menuliskan sebagai 
berikut: 


(ala YG Jp G3 uya Leloro ya Saba (JB) 

si SPI Alay Caal- Alas gl INI Sarat Hukilg 
B5 A8 metal cad Le GILA LS Iadisad IsEl ala td 
BI Ol Ia Kp ea le Sial Ialah pol iya JI 
SAS be ISI Leongg Bogo Al gi ago de pol ale Jl 
ceg AE GA deni) lelang Lalai molghg Lady Unisey 
iseng Otiluy Misa, Jala lalsly Inasiy USG lol) 
Ia Gat3 (Epikg Cab Ol jab Ily Cl Sp Lens” La: 


Hgidak Imam Empat Madzkab | IOI 


SY iabgh Apa Os F Lmbitg! ena JU3 II ua 
Clielb Legand cling eri 3 ALS lola 289 
Ipad d9 JII oa Yg JBS ya SUS 3 3 Ida Y Asa Aoa 
ILY Ike AI Gal! Jl all ye lali Lay Jl 
ko gak Ol Ipad dg city Se ja ALAN denga La sll) 
VE LS lip Bila US 03 Ako IJE 3— jas 
de Ulil 203 Boat Rani Uda ah Jia ARI dang de Lalat 
Majah Je lalat: IE Ja ad de Glag (Holy pm 
bikin Je Jab UI sabah tema gai ya Syed! ala, 
meal SELAI ya Ogdily dental ya Ognpat ag SSI II 
3 Aa Ab 3 Tapa pala IG didi Jt yP H0 
baleno bi Ab AA pala HI Koma AR Lelga ya dl 
yag Jia Je ot AN SN Salad ebi, Jis lm pal 
Amila 3 Igodas Ol Sub "nd Uda AS" Ill oA 
Mad ad 


“Saya melihat bahwa ada beberapa orang yang 
mengaku di dalam madzhab kita telah berbicara 
dalam masalah pokok-pokok akidah yang sama sekali 


102 | Agidak Imam Empat Madyhal 


tidak benar. Ada tiga orang yang menulis karya untuk 
itu, Abu Abdillah ibn Hamid, al-Oidli Abu Ya'la, 
dan Ibn az-Zaghuni. Tiga orang ini telah menulis 
buku yang mencemarkan madzghab Hanbali. Saya 
melihat mereka telah benar-benar turun kepada derajat 
orang-orang yang sangat awam. Mereka memahami 
sifat-sifat Allah secara indrawi. Ketika mereka 
mendengar hadits “Innallah Khalaga Adim “Ala 
Shiiratih”, mereka lalu menetapkan shiirah (bentuk) 
bagi Allah, menetapkan adanya wajah sebagai 
tambahan bagi Dzat-Nya, menetapkan dua mata, 
menetapkan mulut, gigi dan gusi. Mengatakan bahwa 
wajah Allah memiliki sinar yang sangat terang, 
menetapkan dua tangan, jari-jemari, talapak tangan, 
Jari kelingking, dan ibu jari. Mereke juga menetapkan 
dada bagi-Nya, paha, dua betis, dan dua kaki. 
Mereka berkatas Adapun penyebutan tentang kepala 
kami tidak pernah mendengar. Mereka juga berkata, 
Dia dapat menyentuh dan atau disentuh, dan bahwa 
seorang hamba yang dekat dengan-Nya adalah dalam 
pengertian kedekatan jarak antara Dzgat-Nya dengan 
Agatnya. Bahkan sebagian mereka berkata, Dia 
bernafas. Lalu untuk mengelabui orang-orang awam 


Agidak Imam Empat Madzkal | 103 


mereka berkata, "Namun perkara itu semua tidak 
seperti yang terlintas dalam akal”. 


Mereka telah mengambil makna zahir dari nama- 
nama dan sifat-sifat Allah, lalu mereka mengatakan, 
seperti yang dikatakan para ahli bid'ah, bahwa itu 
semua adalah sifat-sifat Allah. Padahal mereka sama 
sekali tidak memiliki dalil untuk itu, baik dari dalil- 
dalil tekstual maupun dalil-dalil akal. Mereka 
berpaling dari teks-teks muhkamat yang menetapkan 
bahwa teks-teks Mutasyabihat tersebut tidak boleh 
diambil makna gahbirnya, tetapi harus dipahami sesuai 
makna-makna yang wajib bagi Allah, dan sesuai bagi 
keagungan-Nya. Mereka juga — berpaling — dari 
pemahaman bahwa sebenarnya menetapkan teks-teks 
Mutasyabihat secara ahirnya sama saja dengan 
menetapkan sifat-sifat baharu bagi Allah. Perkataan 
mereka ini adalah murni sebagai akidah tasybih, 
penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya. Ironisnya, 
keyakinan mereka ini diikuti oleh sebagian orang 
awam. Saya telah memberikan nasehat kepada mereka 
semua tentang kesesatan akidah ini, baik kepada 
mereka yang diikuti maupun kepada mereka yang 
mengikuti. Saya katakan kepada mereka: “Wahai 


108 | Haidak Imam Empat Madzhak 


orang-orang yang mengaku  madghab  Hanbali, 
madghab kalian adalah madghab yang mengikut 
kepada  al-Ouran dan hadits, Inam kalian yang 
agung, Ahmad ibn Hanbal di bawah pukulan 
cambuk, -dalam mempertahankan kesucian 
akidahnya- berkata: “Bagaimana mungkin aku 
berkata sesuatu yang tidak pernah dikatakan 
Rasulullah!?”. Karena itu janganlah kalian mangotori 
madzghab ini dengan ajaran-ajaran yang sama sekali 
bukan bagian darinya”. 


Tiga orang dinyatakan Ibn al-Jawzi di atas sebagai 
orang-orang pencemar nama baik madzhab Hanbali: orang 
pertama adalah Abu Abdillah ibn Hamid, nama lengkapnya 
ialah Abu Abdillah al-Hasan ibn Hamid ibn Ali al- 
Baghdadi al-Warrag, wafat tahun 403 Hijiriah. Di masa 
hidupnya, dia adalah salah seorang terkemuka di kalangan 
madzhab Hanbali, bahkan termasuk salah seorang yang 
cukup produtif menghasilkan karya tulis di kalangan 
madzhab ini. Di antara karyanya adalah Syarh Kitab Ushiil 
ad-Din, hanya saja kitab ini, juga beberapa kitab karyanya 
penuh dengan kesesatan akidah tajsim. Dari tangan orang 





39 Ibn al-Jawzi, Dafu Syubah at-Tasybih, h. 1-9 


Agidak Imam Empat Madzhal | 105 


ini pula lahir salah seorang murid terkemukanya, yang sama 
persis dengannya dalam keyakinan fasybih, yaitu al-Oadli 
Abu Ya'la al-Hanbali. 


Orang kedua, al-Oidii Abu Ya'la al-Hanbali, nama 
lengkapnya ialah Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husain ibn 
Khalaf ibn al-Farra' al-Hanbali, wafat tahun 458 Hijriah. Ia 
adalah salah seorang yang dianggap paling bertanggung 
jawab, --sama seperti gurunya tersebut di atas--, atas 
tercemarnya kesucian madzhab Hanbali. Bahkan salah 
seorang ulama terkemuka bernama Abu Muhammad at- 
Tamimi berkata: “Abu Ya'la telah mengotori madzhab 
Hanbali dengan satu kotoran yang tidak akan dapat 
dibersihkan walaupun dengan air lautan”. Di antara karya 
Abu Ya'la ini adalah Thabagit al-Handabilah, di dalamnya 
terdapat perkataan-perkataan tasybih yang secara dusta ia 
sandarkan kepada al-Imim Ahmad ibn Hanbal. Padahal 
sedikitpun a-lmim Ahmad tidak pernah berkeyakinan 
seperti apa yang ia sangkakannya. Termasuk salah satu 
karya Abu Ya'la adalah kitab berjudul Kitab al-Ushiil, juga di 
dalamnya banyak sekali keyakinan-keyakinan tasybih, di 
antaranya dalam buku ini ia menetapkan bentuk dan 
ukuran bagi Allah. 


106 | Haidak Imam Empat Madzhak 


(Faedah Penting), Mengenal Dua Orang Berbeda 
Dengan Nama Yang Sama 


Sangat penting untuk diingat, bahwa al-Oidi Abu 
Ya'la al-Mujassim ini berbeda dengan al-Hifizh Abu Ya'la. 
Yang pertama, al-Oidii Abu Ya'la adalah seorang Mujassim 
murid dari Abu Abdillah ibn Hamid, seperti yang telah kita 
tuliskan di atas. Sementara a/-Hafizh Abu Ya'la adalah salah 
seorang Imam besar dan terkemuka dalam hadits yang 
tulen sebagai seorang sunni, nama lengkap beliau adalah 
Abu Ya'la Ahmad ibn Ali al-Maushili, penulis kitab Musnad 
yang kenal dengan Musnad Abii Ya'li. 


Adapun orang yang ketiga, yaitu Ibn az-Zaghuni, 
nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Abdillah ibn 
Nashr az-Zaghuni al-Hanbali, wafat tahun 527 Hijriah. 
Orang ini termasuk salah satu guru dari a-Hiafizh Ibn al- 
Jawzi sendiri. Ia menulis beberapa buku tentang pokok- 
pokok akidah, salah satunya pembahasan tentang teks-teks 
mutasyabihat berjudul al-Idiah Min Ghard-ib at-Tasybih, hanya 
saja di dalamnya ia banyak menyisipkan akidah-akidah 
tasybih. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 107 


Al-Hifizh Ibn al-Jawzi dalam kitab Dafu Syubah at- 
Tasybih selain menyebutkan tiga orang yang harus 
bertanggaungjawab terhadap  tercemarnya  madzhab 
Hanbali, beliau menuliskan pula bantahan-bantahan atas 
orang-orang berakidah tasybih dan tajsim yang mengaku 
bermadzhab Hanbali secara umum. Di antara apa yang 


dituliskan beliau sebagai berikut: 
AR, tah oma La All Ela Jend lia Kama 3 Teles DB 
FA YL Odaioe Il Y GL Ud Ui Cm la pin 
lo Oi piale Aly CAglan op Aaja Kemah Semika tj 
Pa la gmail KE pl OS ig tama let Ka 
pg El Je Y Lah Tab cma Ala OLS ARI 1 Sus 
Sa 


Janganlah kalian masukan ke dalam madzhab orang 
saleh dari kalangan Salaf ini (a-lmam Ahmad ibn 
Hanbal) sesuatu yang sama sekali bukan dari 
rintisannya. Kalian telah membungkus madzghab ini 
dengan sesuatu yang sangat buruk. Karena sebab 
kalian menjadi timbul klaim bahwa tidak ada 
seorangpun yang bermadzghab Hanbail kecuali pastilah 
ia sebagai mujassim. Bahkan, ditambah atas itu 


108 | Agidak Imam Empat Madyhal 


semua, kalian telah mengotori madzhab ini dengan 
mananamkan sikap panatisme terhadap Yazid ibn 
Mu'awiyah. Padahal kalian telah tahu bahwa al- 
Imam Ahmad sendiri membolehkan untuk melaknat 
Yazid. Dan bahkan Abu Muhammad ata-Tamimi 
berkata tentang beberapa orang pimpinan dari kalian 
bahwa kalian telah mengotori madzhab ini dengan 
sesuatu yang sangat buruk yang tidak akan dapat 
dibersihkan hingga hari kiamat”, 


Al-Hifizh Ibn al-Jawzi al-Hanbali dalam kitab 
Manigib al-lmim Ahmad pada bab 20 menuliskan secara 
detail tentang keyakinan a/-Imim Ahmad: “Keyakinan al- 
Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam pokok-pokok akidah”, Ia 
(al-lmam Ahmad) berkata tentang masalah iman: “Iman 
adalah ucapan dan perbuatan yang dapat bertambah dan 
dapat berkurang, semua bentuk kebaikan adalah bagian 
dari iman dan semua bentuk kemaksiatan dapat 
mengurangi iman”. 


Kemudian tentang al-Guran a-lmaim Ahmad 
berkata: “al-Yuran adalah Kalam Allah bukan makhluk. 
Al-Guran bukan dari selain Allah. tidak ada suatu apapun 





0 Dafu Syubah at-Tasybib, h. 10 


Agidak Imam Empat Madzhak | 109 


dalam al-Yuran sebagai sesuatu yang makhluk. 
Barangsiapa mengatakan bahwa al-Guran makhluk maka 
ia telah menjadi kafir”. 


110 | Agidah Imam Empat Madykah 


Bab V 


Faedah Penting, 


Mengenal Ibn Taimiyah Dan Faham Ekstrimnya 


Hendaklah senantiasa waspada terhadap ajaran 
sesat Ibn 'Taimiyah. Sesungguhnya dari masa ke masa, dari 
generasi ke generasi, di mulai dari para ulama yang hidup 
semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri hingga para ulama di 
zaman sekarang ini, mereka semua memerangi paham sesat 


Ibn Taimiyah, kecuali mereka yang sepaham dengannya. 


Ia bernama Ahmad ibn Taimiyah, lahir di Harran 
dalam keluarga pancinta ilmu dalam madzhab Hanbali. 
Ayahnya adalah seorang baik dan tenang pembawaannya, 
ia termasuk orang yang dimuliakan oleh para ulama daratan 
Syam saat itu, juga dimuliakan oleh orang-orang 
pemerintahan hingga mereka memberikan kepadanya 
beberapa tugas ilmiah sebagai bantuan mereka atas ayah 
Ibn Taimiyah ini. Ketika ayahnya ini meninggal, mereka 
kemudian mengangkat Ibn Taimiyah sebagai pengganti 
untuk tugas-tugas ilmiah ayahnya tersebut. Bahkan mereka 


Agidak Inam Empat Madzkab | UU 


sengaja menghadiri majelis-majelis Ibn Taimiyah sebagai 
support baginya dalam tugasnya tersebut, dan mereka 
memberikan pujian kepadanya untuk itu. Ini tidak lain 
karena mereka memandang terhadap dedikasi ayahnya 
dahulu dalam memangku jabatan ilmiah yang telah ia 


emban. 


Namun ternyata pujian mereka terhadap Ibn 
Taimiyah ini menjadikan dia lalai dan terbuai. Ibn 
Taimiyah tidak pernah memperhatikan akibat dari pujian- 
pujian yang mereka lontarkan baginya. Dari sini, Ibn 
Taimiyah mulai muncul dengan faham-faham bid'ah 
sedikit demi sedikit. Dan orang-orang yang berada di 
sekelilingnyapun lalu sedikit demi sedikit menjauhinya 
karena faham-faham bid'ah yang dimunculkannya tersebut. 


Ibn 'Taimiyah ini sekalipun cukup terkenal 
namanya, banyak karya-karyanya dan cukup banyak 
pengikutnya, namun dia adalah orang yang telah banyak 
menyalahi konsensus (Jimd) ulama dalam berbagai masalah 
agama. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh a/-Muhaddits al- 
Hifizh al-Fagih Waliyyuddin al-Tragi, sebagi berikut: “Ia 
(Ibn 'Taimiyah) telah membakar Ijm4 dalam berbagai 
masalah agama yang sangat banyak, disebutkan hingga 


112 | Agidah Imam Empat Madykah 


enam puluh masalah. Sebagian dalam masalah yang terkait 
dengan pokok-pokok akidah, sebagian lainnya dalam 
masalah-masalah juru. Dalam seluruh masalah tersebut ia 
telah menyalahi apa yang telah menjadi kesepakatan ulama 


-sebagai Ijmd- di atasnya”S!. 


Sebagian orang awam di masa itu, -juga seperti yang 
terjadi di zaman sekarang- yang tidak mengenal persis siapa 
Ibn Taimiyah terlena dan terbuai dengan “popularitas” - 
nya. Mereka kemudian mengikuti bahkan laksana “budak” 
bagi faham-faham yang diusung oleh Ibn 'Taimiyah ini. 
Para ulama di masa itu, di masa hidup Ibn Taimiyah sendiri 
telah banyak yang memerangi faham-faham tersebut dan 
menyatakan bahwa Ibn Taimiyah adalah pembawa ajaran- 
ajaran baharu dan ahli bid'ah. 


Di antara ulama terkemuka yang hidup di masa Ibn 
Taimiyah sendiri dan gigih memerangi faham-fahamnya 
tersebut adalah a/l-Imim al-Hifizh Tagiyyuddin Ali ibn Abdil 
Kafi as-Subki. Beliau telah menulis beberapa risalah yang 
sangat kuat sebagai bantahan atas kesesatan Ibn Taimiyah. 
a-lmim 'Yagiyyuddin as-Subki adalah ulama terkemuka 
multi disipliner yang oleh para ulama lainnya dinyatakan 





S1 Al-Tragi, al-Ajwibah al-Mardliyyah, h. 92-93 


Agidak Imam Empat Madzhab | US 


bahwa beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak, seperti 
al-Imam asy-Syafi'i, a-lmaim Malik, al-lmam Abu Hanifah 
atau lainnya. Dalam pembukaan salah satu karya bantahan 
beliau terhadap Ibn Taimiyah, beliau menuliskan sebagai 
berikut: 


Oa abg MI gol 3 DAH La Rosi Il Sl Usil 
MSI Asa Tita OS Ol Aa CAlalg DIGVI ALI les 
SEN ee 3 AH Ijab GE Jl pb al Talas dna, 
(ai Ae Jp (play Ml saku! isa 0 Ig (alan 

Madan AMI 3 S4 Know 


“Sesungguhnya Ibn Taimiyah telah membuat ajaran- 
ajaran baru. la telah membuat faham-faham baru 
dalam masalah pokok-pokok akidah. Ia telah 
menghancurkan sendi-sendi Islam dan rukun-rukun 
keyakinan Islam. Dalam mempropagandakan faham- 
Jahamnya ini, ia memakai topeng atas nama mengikut 
al-Our'an dan Sunnah. la menampakkan diri sebagai 
orang yang menyeru kepada kebenaran dan menyeru 
kepada jalan surga. Sesungguhnya dia bukan seorang 
Jang mengikut kepada kebenaran, tapi dia adalah 
seorang yang telah membawa ajaran baru, seorang ahli 


114 | Agidal Imam Empat Madykah 


bid'ah. Ia telah menyimpang dari mayoritas umat 
Islam dengan menyalahi berbagai masalah yang telah 
menjadi lima. Ia telah berkeyakinan pada Dzat 
Allah yang Maha Suci sebagai Dzat yang memiliki 
anggota-anggota badan dan tersusun darinya”22. 


Di antara faham-faham ekstrim Ibn 'Taimiyah 
dalam masalah pokok-pokok agama yang telah menyalahi 
lima adalah, berkeyakinan bahwa jenis alam ini tidak 
memiliki permulaan. Menurutnya jenis (al-Jins atau an-Nau) 
alam ini gadim bersama Allah. Artinya menurut Ibn 
Taimiyah jenis alam ini gadim seperti Oadim-nya Allah. Bagi 
Ibn Taimiyah yang baharu itu hanya materi-meteri (al- 
Middah) alam ini saja. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah telah 
mengambil separuh kekufuran kaum filosof terdahulu yang 
berkeyakinan bahwa alam ini Oadim, baik dari segi jenis 


maupun materi-materinya. 


Ibn 'Taimiyah mengambil separuh kekufuran 
mereka, mengatakan bahwa yang gadim dari alam ini adalah 
dari segi jenisnya. Dua faham ini sama-sama sebagai suatu 
kekufuran dengan kesepakatan (Jimd) para ulama, 
sebagaimana Jjmd ini telah dinyatakan di antaranya oleh a/- 





52 As-Subki, ad-Durrah a-Mudliyyah Fi ar-Radd “Ala Ibn Taimiyah. 


Agidak Imam Empat Madzkal | US 


Imam Badruddin az-Zarkasyi dalam Tasynif al-Masimi' Bi 
Syarh Jama' al-Jawami'. Karena keyakinan semacam ini sama 
dengan menetapkan adanya sesuatu yang aza/i kepada 
selain Allah, dan menetapkan sifat yang hanya dimiliki 
Allah bagi makhluk-makhluk-Nya. 


Faham ekstrim lainnya, Ibn 'Taimiyah mengatakan 
bahwa Allah adalah Dzat yang tersusun dari anggota- 
anggota badan. Menurutnya Allah bergerak dari atas ke 
bawah, memiliki tempat dan arah, dan disifati dengan 
berbagai sifat benda lainnya. Dalam beberapa karyanya 
dengan sangat jelas Ibn Taimiyah menuliskan bahwa Allah 
memiliki ukuran persis sebesar Arsy, tidak lebih besar dan 
tidak lebih kecil. Faham sesat lainnya, ia mengatakan 
bahwa seluruh para nabi Allah bukan orang-orang yang 
terpelihara (ma'shim). Juga mengatakan bahwa Nabi 
Muhammad sudah tidak lagi memiliki kehormatan dan 
kedudukan (al-Jah), dan tawassul dengan Jih nabi 
Muhammad tersebut adalah sebuah kesalahan. 


Bahkan Ibn 'Taimiyah mengatakan bahwa 
perjalanan untuk tujuan ziarah kepada Rasulullah di 
Madinah adalah sebuah perjalanan maksiat yang tidak 
diperbolehkan untuk meng-gashar shalat pada perjanan 


116 | Agidal Imam Empat Madykah 


tersebut. Faham sesat lainnya: ia mengatakan bahwa siksa 
di dalam neraka tidak selamanya. Dalam keyakinannya, 
bahwa neraka akan punah, dan semua siksaan yang ada di 
dalamnya akan habis. Seluruh perkara-perkara “nyeleneh” 
ini telah ia tuliskan sendiri dalam berbagai karyanya, dan 
bahkan di antaranya dikutip oleh beberapa orang murid 
Ibn Taimiyah sendiri. 


Karena faham-faham ekstrim ini, Ibn 'Taimiyah 
telah berulangkali diminta untuk taubat dengan kembali 
kepada Islam dan meyakini keyakinan-keyakinan yang 
benar. Namun demikian, ia juga telah berulang kali selalu 
saja menyalahi janji-janjinya. Dan untuk “keras 
kepalannya” ini, Ibn Taimiyah harus membayar mahal 
dengan dipenjarakan hingga ia mati di dalam penjara 
tersebut. Pemenjaraan terhadap Ibn 'Taimiyah tersebut 
terjadi di bawah rekomendasi dan fatwa dari para hakim 
empat madzhab di masa itu, hakim dari madzhab Syafi'i, 
hakim dari madzhab Maliki, hakim dari madzhab Hanafi, 
dan dari hakim dari madzhab Hanbali. Mereka semua 
sepakat memandang Ibn Taimiyah sebagai seorang yang 
sesat, wajib diwaspadai, dan dihindarkan hingga tidak 


menjermuskan banyak orang. 


Agidak Imam Empat Madzkab | UT 


Peristiwa ini semua termasuk berbagai kesesatan 
Ibn Taimiyah secara detail telah diungkapkan oleh para 
ulama dalam berbagai karya mereka. Di antaranya telah 
diceritakan oleh murid Ibn Taimiyah sendiri, yaitu Ibn 
Syakir al-Kutbi dalam karyanya berjudul Uy7in at-Tawarikh. 
Bahkan di masa itu, Sultan Muhammad ibn Galawun telah 
mengeluarkan statemen yang beliau perintahkan untuk 
dibacakan di seluruh mimbar-mimbar mesjid di wilayah 
Mesir dan daratan Syam (Siria, Libanon, Palestina, dan 
Yordania) bahwa Ibn 'Taimiyah dan para pengikutnya 
adalah orang-orang yang sesat, yang wajib dihindari. 
Akhirnya Ibn Taimiyah dipenjarakan dan baru dikeluarkan 
dari penjara tersebut setelah ia meninggal pada tahun 728 
TI 


Berikut ini akan kita lihat beberapa faham 
kontroversial Ibn Taimiyah yang ia tuliskan sendiri dalam 
karya-karyanya, di mana faham-fahamnya ini mendapatkan 
reaksi keras dari para ulama yang hidup semasa dengan Ibn 
Taimiyah sendiri atau dari mereka yang hidup sesudahnya. 


118 | Agidak Imam Empat Madyhah 


Kontroversi Pertama, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa alam ini tidak memiliki permulaan, ada azali 
bersama Allah” 


Dalam keyakinan Ibn Taimiyah bahwa jenis-jenis 
(al-Jins atau an-Nau) dari alam ini tidak memiliki 
permulaan, ia azali atau gadim sebagaimana Allah Azari dan 
Oadim. Menurutnya, yang baharu dan memiliki permulaan 
dari alam ini adalah hanya materi-materinya saja (al-Middah 
atau al-Afrid), sementara jenis-jenisnya adalah sesuatu yang 


azgali. 


Keyakinan Ibn 'Taimiyah ini persis seperti 
keyakinan para filosof terdahulu yang mengatakan bahwa 
alam ini gadim atau azali, tidak memiliki permulaan, baik 
dari segi jenis-jenisnya maupun dari segi materi-materinya. 
Hanya saja Ibn Taimiyah mengambil separuh kesesatan 
dan kekufuran para folosof tersebut, yaitu mengatakan 
bahwa yang gadim dari alam ini adalah hanyalah a/-Jins atau 


an-Nau' saja. 


Keyakinan sesat dan kufur ini adalah di antara 
beberapa keyakinan yang paling buruk yang dikutip dari 
faham-faham ektrim Ibn Taimiyah. Keyakinan semacam 
ini jelas berseberangan dengan logika sehat, dan bahkan 


Agidak Imam Empat Madzhab | 19 


menyalahi dalil-dalil tekstual, sekaligus menyalahi apa yang 
telah menjadi konsensus (ljmd) seluruh orang Islam. Ibn 
Taimiyah menuslikan faham ekstrimnya ini dalam bayak 
karyanya. Di antaranya dalam, Muwifagah Sharih a-Ma gi 
Li Shahih al-Mangil?, Minhdj as-Sunnah an-Nabawiyyah3, 
Kitab Syarh Hadits an-Nugil?, Majmil' al-Fatawa99, Kitab 
Syarh Hadits Imran ibn al-Hushain9', dan Kitab Nagd Maritib 
al-ljma'88. Seluruh kitab-kitab ini telah diterbitkan dan anda 
dapat melihat statemennya ini dengan mata kepala anda 


sendiri. 


Keyakinan Ibn 'Taimiyah ini jelas menyalahi teks- 
teks syari'at, baik ayat-ayat al-Yur'an maupun hadits-hadits 
nabi, dan menyalahi konsensus atau Ijmd4 seluruh orang 
Islam. Juga nyata sebagai faham yang menyalahi akal sehat. 
Di dalam salah satu ayat al-Jur'an Allah berfirman: 





53 Ibn Taimiyah, Muwidfagah Sharih al-Ma'gil Li Shahih al 
Mangii, j. 2, h. 75. Lihat pulaj, 1, h. 245 danj. 1, h. 64. 

64 Ibn Taimiyah, Minhdj as-Sunnah an-Nabawiyyah, j. 1, h. 224. 
Lihat pula j. 1, h. 83 danj. 1, h. 109. 

55 Ibn Taimiyah, Kitab Syarh Hadits an-Nugil, h. 161 

56 Ibn Taimiyah, Majm#i' al-Fatami, j. 6, h. 300 

57 Ibn Taimiyah, Kitdb Syarh Hadits Imran ibn al-Hushain, h. 192 

58 Ibn Taimiyah, Kitab Nagd Maritib ak-limd', h. 168 


120 | Agidah Imam Empat Madyhkab 
(3 aa) 25 JII 34 


“Dialah Allah al-Awwal (yang tidak memiliki 
permulaan), dan Dialah Allah al-Akhir (yang tidak 
memiliki penghabisan)”. OS. al-Hadid: 3. 


Kata al-Awwal dalam ayat ini artinya a-Agzali atau al-Oadim. 
Maknanya tidak memiliki permulaan. Makna al-Awwal, al- 
Agali dan atau al-Oadim dalam pengertian ini secara mutlak 
hanya milik Allah saja. Tidak ada suatu apapun dari 
makhluk Allah yang memiliki sifat seperti ini. Karena itu 
segala sesuatu selain Allah disebut makhluk, karena 
semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya menjadi ada 
karena ada yang mengadakan. Dengan demikian semua 
makhluk tersebut baru, semuanya ada dari tidak ada. 
Keyakinan Ibn 'Taimiyah di atas jelas menyalahi teks al- 
Our'an, sama saja ia telah menetapkan adanya sekutu bagi 
Allah dalam sifat aza/i-Nya. Dengan demikian keyakinan ini 
adalah keyakinan syirik. 


Agidak Imam Empat Madzhal | GI 


Kontroversi Ke Dua: “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Allah adalah benda Gism) memiliki bentuk 
dan ukuran” 


Pernyataan Ibn Taimiyah bahwa Allah adalah benda 
ia sebutkan dalam banyak karyanya, ia bahkan membela 
kesesatan kaum Mujassimah, kaum yang berkeyakinan 
bahwa Allah sebagai jism. Pernyataannya ini di antaranya 
disebutkan dalam Kitab Syarh Hadits an-Nuzil?, Muwafagah 
Sharih al-Ma'gil Li Shahih a-Mangil, Minhdj as-Sunnah an- 
Nabawiyyah!, Majmi' Fatawd?2, dan Bayan Talbis al- 
Jahmiyyah'. 


Di antara ungkapannya yang ia tuliskan dalam Bayan 
Talbis al-Jahmiyyah adalah sebagai berikut: 





59 Ibn Taimiyah, Syar) Hadits an-Nugil, h. 80 

7 Ibn Taimiyah, Muwifagah Sharih a-Ma'gil, j. 1, h. 62, j. 1, h. 
148 

1 Ibn Taimiyah, Minhdj as-Sunnah an-Nabawiyyah, j. 1, h. 197, 
dan j. 1, h. 180 

72 Ibn Taimiyah, Mgjmif Fatimi j. 4, h. 152 

3 Bayan Talbis a-Jahmiyyah, j1, h. 101 


(22 | Agidah Imam Empat Madyhab 


Epi Lalin Au d Li Ea Sab pil dal Glell da 
“Ig Jae «Jie Yg 


“Dan tidak ada penyebutan baik di dalam al-Ouran, 
hadits-hadits nabi, maupun pendapat para ulama Salaf 
dan para Inam mereka yang menafikan tubuh (ism) 
dari Allah. Juga tidak ada penyebutan yang 
menafikan bahwa sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat 
benda. Dengan demikian mengingkari apa yang telah 
tetap secara syariat dan secara akaly artinya 
menafikan benda dan sifat-sifat benda dari Allah, 
adalah suatu kebodohan dan kesesatan”. 


Kontroversi Ke Tiga, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Allah berada pada tempat dan arah, dan 
bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran” 


Keyakinan Ibn Taimiyah bahwa Allah berada pada 
tempat dan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran 
dengan sangat jelas ia sebutkan dalam karya-karyanya 
sendiri. Di antaranya dalam karyanya berjudul Mumwifagah 
Sharih a-Ma gil, Ibn Taimiyah menuliskan sebagai berikut: 





"4 Bayan Talbis a-Jahmiyyah, j1, h. 101 


Hgidak Imam Empat Madzhal | 1235 


slamadl BA Ol eng Crab! ya RSI eksil A33 (JG) 
dori Ola 2 delbesely JUS cai VI Mah 09l——3 
Any Il la Ep ai EU ISI MMS Ioi A8 LA Ioi 
AA ig AL Al JS olgus La Oya slacodl 3 032k 

Sg 


“Semua manusia, baik dari orang-orang kafir maupun 
orang-orang mukmin telah sepakat bahwa Allah 
bertempat di langit, dan bahwa Dia diliputi dan 
dibatasi oleh langit tersebut, kecuali pendapat al- 
Marisi dan para pengikutnya yang sesat. Bahkan 
anak-anak kecil yang belum mencapai umur baligh 
apa bila mereka bersedih karena tertimpa sesuatu 
maka mereka akan mengangkat tangan ke arah atas 
berdoa kepada Tuhan mereka yang berada di langit, 
tidak kepada apapun selain langit tersebut. Setiap 
orang lebih tahu tentang Allah dan tempat-Nya di 
banding orang-orang Jahmiyyah "3. 


Dalam karyanya berjudul Bayan Talbis al-Jahmiyyah, 
Ibn Taimiyah menuliskan sebagai berikut: 





75 Ibn Taimiyah, Muwifagat Sharih al-Ma'gil, j. 2, h. 29-30 


(24 | Agidak Imam Empat Madgkab 
Ci pa LS SUS ama Je Ainadly SSI Jo J8 (JB) 
Ind Il ol Ie Jan UB OT 3 WN Aa AYI 
Sl KE UN 2 


“Al-Our'an dan hadits telah menunjukan atas makna 
tersebut (bahwa Allah memiliki bentuk dan batasan), 
sebagaimana telah terdahulu penjelasan dalil dari 
perkataan a-lmam Ahmad ibn Hanbal yang 
menunjukan demikian, juga dengan dalil dari al- 
Ouran yang menunjukan bahwa Allah memiliki 
bentuk (badd) yang berbeda Dia dalam bentuk 


tersebut dari seluruh makhluk”. 


Dalam Muwifagah Sharih a-Ma'gil Ibn Taimiyah 
menuliskan perkataan Abu Said ad-Darimi dan 
menyepakatinya, berkata: 

OH 33£ Yg come Al dadu Y Mx Il dil, (JB) 
Al IIS ea Ig ALL uap ON kenal Ica pagu 
Olas Old dilaler Bob Ab0 de gag ta Lal Al 


2 OLI 





76 Ibn Taimiyah, Bayan Talbis al-Jahmiyyah, j. 1, h. 445 


Agidak Imam Empat Madzkal | 125 


“Sesungguhnya Allah memiliki batasan (bentuk) dan 
tidak ada yang mengetahui bentuk-Nya kecuali Dia 
sendiri. Tidak — boleh — bagi siapapun — untuk 
membayangkan bahwa bentuk Allah tersebut adalah 
sesuatu yang berpenghabisan. Seharusnya ia beriman 
bahwa Allah memiliki bentuk, dan cukup ia 
serahkan pengetahuan tentang itu kepada-Nya. 
Demikian pula  tempat-Nya memiliki batasan 
(bentuk), yaitu bahwa Dia berada di atas arsy di atas 
seluruh lapisan langit. Maka keduanya ini (Allah dan 
tempat-Nya) memiliki bentuk dan batasan”. 


Kontroversi Ke Empat, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Allah duduk” 


Pernyataan Ibn 'Taimiyah bahwa Allah bersifat 
dengan duduk sangat jelas ia sebutkan dalam beberapa 
tempat dari karya-karyanya, sekalipun hal ini diingkari oleh 
sebagian para pengikutnya ketika mereka tahu bahwa hal 
tersebut adalah keyakinan yang sangat buruk. Di antaranya 
dalam kitab karyanya berjudul Minhdj as-Sunnah an- 
Nabawiyyah, Ibn 'Taimiyah menuliskan sebagai berikut: 





7 Ibn Taimiyah, Muwafagat Sharih al-Ma'gul, j. 2, h. 29 


126 | Agidak Imam Empat Madyhak 


JAN da0 j3 Ng Ia dil Ogah And Jai yen Ol € (JB) 
ogkii 9 A39 ba) SL Agil, asi Gbu! Pa 3 NE LS 

Al Ala 3 Ja op ye 
“Sesungguhnya mayoritas Ahlussunnah berkata bahwa 


Allah turun dari Arsy, namun demikian Arsy tersebut 
tidak sunyi dari-Nya””3. 


Dalam kitab Syarh Hadits an-Nugii, Ibn 'Taimiyah 


menuliskan: 


AI Hala 3 all yag Hardi gag IBI Jl (JB) 
Aaja 093 mata PAI j2 V9 All Ba la NY ai Least 
Ap Jah OSU Ng SAI slawi JJ 


“Pendapat ke tiga, yang merupakan pendapat benar, 
Jang datang dari pernyataan para ulama Salaf dan 
para Innam terkemuka bahwa Allah berada di atas 
Arsy. Dan bahwa Arsy tersebut tidak sunyi dari-Nya 
ketika Dia turun menuju langit dunia. Dengan 





78 Ibn Taimiyah, Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, j. 1, h. 262 


Agidak Imam Empat Madzhal | 127 


demikian maka “Asry tidak berada di arah atas- 
Ny a 279, 


Dan bahkan lebih jelas lagi ia sebutkan dalam 
Majmi' Fatawi. Ibn Taimiyah berkata: 


Jaw AP OT Oni oildalg Ognso,hl sold Sa A83 (JB) 
Sl Lhna Jaa dea Maan BE Ah 


“Para ulama yang diridlai oleh Allah dan para wali- 
Nya telah — menyatakan — bahwa — Rasulullah, 
Muhammad didudukan oleh Allah di atas Arsy 
bersama-Nya 80. 


Keyakinan buruk Ibn Taimiyah ini disamping telah 
dinyatakan sendiri dalam karya-karyanya, demikian pula 
telah disebutkan oleh para ulama yang semasa dengannya 
atau para ulama yang datang sesudahnya. Dengan demikian 
keyakinan ini bukan sebuah kedustaan belaka, tapi benar 
adanya sebagai keyakinan Ibn Taimiyah. Dan oleh karena 
itu keyakinan inilah di masa sekarang ini yang 
dipropagandakan oleh para pengikutnya. 





7 Ibn Taimiyah, Syarh Hadits an-Nuzul, h. 66 
80 Ibn Taimiyah, Majm#i' Fatim, j. 4, h. 374 


(28 | Agidah Imam Empat Madyhab 


Salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa 
dengan Ibn Taimiyah, yaitu al-Imim al-Mufassir Abu Hayyan 
al-Andalusi dalam kitab tafsirnya bejudul an-Nahr al-Midd 


menuliskan sebagai berikut: 
okor alL yag Vote (SAI TAM Asad op MAY AS 3 3g 
Aa VA Ata IE A89 om II Ae al AU 1 all AS 
Bh ap dea PW ale IA BEA Iga 4 dna 
AL Lah DUS Ul3g dxa JS gb JI Haela dil ebi OS UI 


“Saya telah membaca dalam sebuah buku karya 
Ahmad ibn Taimiyah, seorang yang hidup semasa 
dengan kami, dengan tulisan tangannya sendiri, buku 
berjudul al-Arsy, ia berkata: Sesungguhnya Allah 
duduk di atas Kursi, dan Dia telah menyisakan 
tempat dari Kursi tersebut untuk la dudukan nabi 
Muhammad di sana bersama-Nya. Ibn Taimiyah ini 
adalah orang yang pemikirannya dikuasai oleh 
pemikiran at-Taj Muhammad ibn Ali ibn Abdil 
Hagg al-Barinbri. Bahkan Ibn Taimiyah imi telah 
menyerukan dan berdakwah kepada pemikiran orang 


tersebut, dan mengambil segala pemikirannya darinya. 


Agidak Imam Empat Madyhab | 129 


Dan kita telah benar-benar membaca hal tersebut di 


dalam bukunya tersebut”!. 


Klaim Ibn Taimiyah bahwa apa yang ia tuliskan ini 
sebagai keyakinan ulama Salaf adalah bohong besar. Kita 
tidak akan menemukan seorang-pun dari para ulama Salaf 
saleh yang berkeyakinan tasybih semacam itu. Anda 
perhatikan pernyataan Ibn Taimiyah di atas, sangat tidak 
buruk dan tidak konsisten. Di beberapa karyanya ia 
menyatakan bahwa Allah duduk di atas Arsy, namun dalam 
karyanya yang lain ia menyebutkan bahwa Allah duduk di 


atas kursi. 


Padahal dalam sebuah hadits sahih telah disebutkan 
bahwa besarnya bentuk antara Arsy di banding dengan 
kursi tidak ubahnya seperti sebuah kerikil kecil di banding 
padang yang sangat luas. Artinya bahwa bentuk Arsy 
sangat besar sekali, dan merupakan makhluk Allah yang 
paling besar bentuknya. Di mana logikanya, ia mengatakan 
bahwa Allah duduk di atas Arsy, dan pada saat yang sama 
ia juga mengatakan bahwa Allah duduk di atas kursi?! 





81 Abu Hayyan al-Andalusi, An-Nahr al-Midd, tafsir ayat al- 
Kursi. 


130 | Agidak Imam Empat Madykab 


Cukup untuk membantah keyakinan sesat semacam 
ini dengan mengutip pernyataan a-Imam Ali ibn al-Husain 
ibn Ali ibn Abi Thalib: atau yang lebih dikenal dengan 
nama al-Imam Ali Zain al-Abidin, bahwa beliau berkata: 


Sl (SY yA Yg JL Cilonan 


“Maha suci Engkau wahai Allah, Engkau tidak di 
dapat diindra, tidak dapat di sentuh, dan tidak dapat 


di raba'22. 


Artinya bahwa Allah bukan benda yang berbentuk dan 
berukuran. 


Kontroversi Ke Lima, “Pernyataan Ibn Taimiyah 
bahwa Neraka dan siksaan siksaan terhadap orang 
kafir di dalamnya memiliki penghabisan” 


Termasuk kontroversi besar yang menggegerkan 
dari Ibn 'Taimiyah adalah pernyataannya bahwa neraka 
akan punah, dan bahwa siksaan terhadap orang-orang kafir 
di dalamnya memiliki penghabisan. Kontroversi ini bahkan 





82 Lihat a-Hifigh Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al- 
Muttagin Bi Syarh Ihya” Ihya” Ulumiddin, j. 4, h. 380 


Agidak Imam Empat Madzhal | 131 


diikuti oleh murid terdekatnya, yaitu Ibn Gayyim al- 
Jauziyyah?. Dalam karyanya berjudul ar-Radd 'Ala Man 
Odla Bi Fand' an-Nir, Ibn 'Taimiyah menuliskan sebagai 
berikut: 


Itir3 Cyen Utah En dil ah S3 Glee Anal G3 (JB) 
cela Ol gua eos! Jlilg Ainadly SUSU Lela le mie 
Al Alona! Jas Yg two Yg DUS agan ol Laik 


“Di dalam kitab a-Musnad karya ath-Thabarani 
disebutkan bahwa di bekas tempat neraka nanti akan 
tumbuh tumbuhan Jirjir. Dengan demikian maka 
pendapat bahwa neraka akan punah dikuatkan 
dengan dalil dari al-Our'an, Sunnah, dan perkataan 
para sahabat. Sementara mereka yang mengatakan 
bahwa neraka kekal tanpa penghabisan tidak 
memiliki dalil baik dari al-Our'an, Sunnah maupun 
perkataan sahabat”. 


Pernyataan Ibn Taimiyah ini jelas merupakan dusta 
besar terhadap para ulama Salaf dan terhadap al-Imim ath- 





83 Lihat Ibn Gayyim dalam Hadi a-Arwah Ni Bilid al-Afrah, h. 
579 dan h. 582 
84 Ibn Taimiyah, Ar-Radd “Ala Man Odla Bi Fand' an-Nir, h. 61 


132 | Agidak Imam Empat Madykab 


Thabarani. Anda jangan tertipu, karena pendapat itu adalah 
“akal-akalan” belaka. Anda tidak akan pernah menemukan 
seorang-pun dari para ulama Salaf yang berkeyakinan 
semacam itu. Pernyataan Ibn Taimiyah ini jelas telah 
menyalahi teks-teks al-Yur'an dan hadits serta Ijmd seluruh 
orang Islam yang telah bersepakat bahwa surga dan neraka 
kekal tanpa penghabisan. 


Dalam kurang lebih dari 60 ayat di dalam al-Yuran 
secara sharih (jelas) menyebutkan bahwa surga dengan 
segala kenikmatan dan seluruh orang-orang mukmin kekal 
di dalamnya tanpa penghabisan, dan bahwa neraka dengan 
segala siksaan serta seluruh orang-orang kafir kekal di 
dalamnya tanpa penghabisan. Di antaranya dalam OS. Al- 
Ahzab: 64-65, OS. At-Taubah: 68, OS. An-Nisa: 169, dan 


berbagai ayat lainnya. 


Kemudian di dalam hadits-hadits sahih juga telah 
disebutkan bahwa keduanya kekal tanpa penghabisan. Di 
antaranya hadits sahih riwayat al-Bukhari dari sahabat Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: 


dal II JANg eega Y dal Abi Jah Uas Ja Jl 
(DE ol) ya N 


Agidak Imam Empat Madzhal | 155 


“Dikatakan kepada penduduk surga: “Wahai 
penduduk surga kalian kekal tidak akan pernah 
mati”. Dan dikatakan bagi penduduk neraka: 
Wahai penduduk neraka kalian kekal tidak akan 
pernah mati”. (HR. al-Bukhari) 


Ini adalah salah satu kontroversi Ibn Taimiyah, - 
selain berbagai kontroversi lainnya- yang memicu 
“peperangannya” dengan al-Imim al-Hafigh al-Mujtahid 
Tagiyyuddin as-Subki. Hingga kemudian al-Imim as-Subki 
membuat risalah berjudul “4-1 'tibir Bi Baga al-jannah Wa 
an-Nar” sebagai bantahan keras kepada Ibn Taimiyah, yang 
bahkan beliau tidak hanya menyesatkannya tapi juga 
mengkafirkannya. Di antara yang dituliskan a-Imim as- 
Subki dalam risalah tersebut adalah sebagai berikut: 


pb ad JB Ab9 Ola Y July dell Ol Uraludi slizel Ob 
BL Ng CelYL BS AL oa Up SUS Je FURY ap 

M3 de ds on jlaia Bonek pe MI oya palae db US 
“Sesungguhnya keyakinan seluruh orang Islam bahwa 
surga dan neraka tidak akan pernah punah. 


Kesepakatan (limd) kayakinan ini telah dikutip oleh 
Ibn Hagm, dan bahwa siapapun yang menyalahi hal 


138 | Agidal Imam Empat Madykah 


ini maka ia telah menjadi kafir sebagaimana hal ini 
telah disepakati (ljmd). Sudah barang tentu hal ini 
tidak boleh diragukan lagi, karena kekalnya surga 
dan neraka adalah perkara yang telah diketahui oleh 
seluruh lapisan orang Islam. Dan sangat banyak dalil 


menunjukan di atas hal itu”. 


Pada bagian lain dalam risalah tersebut, a-Imam as-Subki 


menuliskan: 
tai 92 Hila ye Lis ogiliy WUS olisel Je Ogaludi cai 
Ie dgplb 0pAI oya palas Unalud! Ba3 3 ja say 
AL PS ge SMS 2) uya MEUS Ogakiitny Upakadl p& JM Flag 


“Seluruh orang Islam telah sepakat di atas keyakinan 
bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. 
Keyakinan ini dipegang kuat turun temurun antar 
generasi yang diterima oleh kaum Khalaf dari kaum 
Salaf dari Rasulullah. Keyakinan ini tertancap kuat 
di dalam fitrah seluruh orang Islam yang telah 
diketahui oleh seluruh lapisan mereka. Bahkan tidak 





85 Lihat akI'tibar Bi Baga' a-Jannah Wa an-Nir dalam ad-Durrah 
al-Mudliyyah Fi ar-Radd “Ali Ibn Taimiyah karya al-Hafigh Ali ibn Abdil 
Kafi as-Subki, h. 60 


Agidak Inam Empat Madzkab | 155 


hanya orang-orang Islam, agama-agama lainpun di 
luar Islam meyakini demikian. Maka barang siapa 
meyalahi keyakinan ini maka ia telah menjadi 
kafir, 





86 @l-Ptibir Bi Baga' a-Jannah Wa an-Nur, h. 67 


186 | Agidak Imam Empat Madzlak 


Penutup, Agidah Ulama Indonesia 


Sebagai Penutup, penyusun hendak menyampaikan 


catatan bagus, ialah bahwa ummat Islam Indonesia 


berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah, mengikuti aliran 
Asy'ariyyah dalam bidang akidah dan Madzhab Syafi'i 
dalam hukum figih, mereka semua berkeyakinan Allah ada 


tanpa tempat dan tanpa arah. Berikut ini penegasan 


beberapa ulama Indonesia tentang akidah suci dimaksud: 


1 


Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (W. 
1314 H/1897). Beliau menyatakan dalam Tafsirnya, at- 
Tafsir al Munir li Ma'alim at-Tangil, ketika menafsirkan 
ayat 54 surat al A'raf: 7, “Isummastawa 'ala al-'arsy”, 
sebagai berikut: 


apl AKA ye UEA JW s3 ale Si le et 


“Dan kita wajib meyakini secara pasti bahwa Allah 


ta'ala maha suci dari tempat dan arah”! 


Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Abdullah bin “Agil 
bin Yahya al “Alawi. Beliau banyak mengarang buku- 
buku berbahasa Melayu yang hingga sekarang menjadi 





282 


87 An-Nawawi, a#-Tafsir al Munir li Ma'alim at-Tangil, jd 1, h. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 137 


buku ajar di kalangan masyarakat betawi yang 
menjelaskan akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti 
buku beliau Sifat Dua Puluh. Dalam karya beliau “az- 
Zahr al Basim fi Athwar Abi al Oasim”, beliau 
mengatakan: “... Tuhan yang maha suci dari pada jihah 
(arah)...”88, 


3. Syekh Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samaraniy 
yang dikenal dengan sebutan Kiai Shaleh Darat 
Semarang (W. 1321 H/sekitar tahun 1901). Beliau 
berkata dalam terjemah kitab a/Hikam (dalam bahasa 
jawa), sebagai berikut: “...lan ora arah lan ora enggon 
lan ora mongso lan ora werna” 
Maknanya:”...dan (Allah Maha Suci) dari arah, tempat, 
masa dan warna”. 

4. KH Muhammad Hasyim Asyari, Jombang, Jawa 
Timur pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, 
Nahdatul Ulama” (W. 7 Ramadlan 1366 H/25 Juni 
1947). Beliau menyatakan dalam  Mugaddimah 
Risalahnya yang berjudul: “4#Tanbihat al Wajibat” 
sebagai berikut: 





88 Utsman bin Agil bin Yahya, az-Zahr al-Basim fi Atbwar Abi al- 
Oasim, h. 30 
89 Muhammad Saleh, a-Hikam (dalam bahasa jawa), h. 105 


(88 | Agidak Imam Empat Madzhak 


o 


Bam! 08 AD Be Y 45 NY 


II AG 

NEGO AR 
“Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang 
wajib disembah melainkan Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, Dia maha suci dari berbentuk 


(berjisim), arah, aman atau masa dan tempat”. 


5. KH Muhammad Hasan al-Genggongi al-Kraksani, 
Probolinggo (W. 1955), Pendiri Pondok pesantren 
Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur. Beliau 
menyatakan dalam risalahnya (Agidah at-Tauhid), 
sebagai berikut: 


Lapang 053 olah S4 PPT Still Iii dl 23 3344 

RESI Fatal plug PALI j3 SE AP 
“Adanya Tuhanku Allah adalah sifatNya yang 
pertama, (ada) tanpa masa, tempat dan (enam) arah. 


Karena Allah ada sebelum semua masa, semua arah 


dan semua tempat. 





” Hasyim Asy'ari, Mugaddimah at-Tanbihat al Wajibat 
”1 Muhammad Hasan, Agidah at-Tauhbid, h. 3 


6. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 139 


KH Raden Asnawi, Kampung Bandan-Kudus (W. 26 
Desember 1959). Beliau menyatakan dalam trisalahnya 
dalam bahasa Jawa “Jawab Soalipun Mu'tagad seket”, 
sebagai berikut: “...Jadi amat jelas sekali, bahwa Allah 
bukanlah (berupa) sifat benda (yakni sesuatu yang 
mengikut pada benda atau “aradl), Karenanya Dia tidak 
membutuhkan tempat (yakni Dia ada tanpa tempat), 
sehingga dengan demikian tetap bagi-Nya sifat 
Oiyamuhu bi nafsihi” (terjemahan dari bahasa jawa)?. 
K.H. Siradjuddin Abbas (W. 5 Agustus 1980/23 
Ramadlan 1400 H). Beliau mengatakan dalam buku 
“Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan”: “...karena Tuhan itu 
tidak bertempat di akhirat dan juga tidak di langit, 
maha suci Tuhan akan mempunyai tempat duduk, 
serupa manusia”, 

Guru Abdul Hadi Ismail Cipinang Kebembem, 
Jatinegara, Jakarta Timur dalam bukunya, “Tukilan 
Ushuluddin Bagi Orang yang Baharu Belajar Pokok-pokok 
Agama”, mengatakan: “Bermula jalan tiada 
bersemayamnya Allah ta'ala pada Dzat-Nya ialah 
karena Dzat Allah ta'ala itu Yadim bukan jirm (benda) 





22 Raden Asnawi, Jawab Soalipun Mu'tagad seket, h. 18 
93 Sirajuddin Abbas, Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan, h. 25 


140 | Haidak Imam Empat Madzlak 


yang mengambil lapang dan bukan jism yang dapat 
dibagi, dan bukan jawhar fard yang menerima 
bandingan”“. 

9. Guru Muhammad 'Thahir Jam'an, Muara Jatinegara 
Jakarta Timur dalam bukunya “Tashfiyatul Janan Fi 
Tahgig Mas-alah “Aga'idil Iman (Mensucikan hati di dalam 
menyatakan masalah aga-idul Iman), mengatakan: “(Soal) 
Apa sebab Allah ta'al tiada bersamaan bagi segala yang 
baharu pada Dzat-Nya? (Jawab) Sebab Dzat Allah 
ta'ala itu bukan jirm, dan bukan jism dan bukan jawhar 
fard”?s. 

10. KH Sa'id bin Armia, Giren, Kaligayem, Talang, Tegal 
Jawa Tengah dalam bukunya “Ta'lim a-Mubtadi-in Fi 
Aga-ididdin”, ad- Dars al Awwal, dan ad-Dars ats-tsani, 
hal. 28 mengatakan: “Utawi artine sulaya Allah ing ndalem 
Igat-e tegese dzat-e Allah iku dudu jirim, dzat-e hawadits iku 
jirim” (Adapun arti Allah berbeda dari semua perkara 
yang hadits (makhluk) pada Dzat-Nya artinya Dzat 





“4 Abdul Hadi Isma'il Cipinang, Tukilan Ushuluddin Bagi Orang 
Jang Baharu Belajar Pokok-pokok Agama, h. 6 

? Thahit Jam'an, Tashfiyatul Janan Fi Tahgig Mas-alah “Aga'idil 
Ian (Mensucikan hati di dalam menyatakan masalah aga-idul Iman), h. 
15 


Agidak Imam Empat Madzkal | TA 


Allah bukan jirm (benda) sedangkan dzat makhluk 
adalah jirm)”s. 

11. KH Djauhari Zawawi, Kencong, Jember (W.1415 
H/20 Juli 1994), Pendiri Pondok Pesantren as- 
Sunniyah, Kencong, Jember, Jawa Timur. Beliau 


menyatakan dalam risalahnya yang berbahasa Jawa, 


sebagai berikut: “..lIan mboten dipun wengku dining 
panggenan...”, maknanya: “.. Dan (Allah) tidak diliputi oleh 
tempat... ”. 


12. KH Choer Affandi (W.1996), pendiri P.P. Miftahul 
Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau 
menyatakan dalam risalahnya dengan bahasa Sunda 
yang berjudul “Pangajaran “Agaid al Iman”, yang 
maknanya: “(Sifat wajib) yang kelima bagi Allah adalah 
Oiyamuhu binafsihi — Allah ada dengan Dzat-Nya, 
Tidak membutuhkan tempat — Dan juga tidak 
membutuhkan kepada yang menciptakan-Nya, Dalil 
yang menunjukkan atas sifat Giyamuhu binafsihi, 
seandainya Allah membutuhkan tempat —Niscaya 
Allah merupakan sifat benda (“aradl), Padahal yang 





5 Said ibn Armia Giren, Ta'lim al-Mubtadi-in Fi Aga-id ad-din, 
ad- Dars al Awwal, h.9 
” Djauari Zawawi, Risalah Tauhid al-Arif fi Umi at-Tauhid, h. 3. 


142 | Agidal Imam Empat Madyhak 


13 


14. 


demikian itu merupakan hal yang mustahil —Dan 
seandainya Allah membutuhkan kepada yang 
menciptakan-Nya, Niscaya Allah ta'ala (bersifat) baru - 
Padahal yang demikian itu adalah sesuatu yang 
mustahil (bagi Allah)”. 

KH. Achmad Masdugi dalam bukunya al-Oawa-id al- 
Asastyyah Li Abhlissunnah Wal Jama'h (Konsep Dasar 
Pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah), menuliskan sebagai 
berikut: “Menurut golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah 
Tuhan Allah itu tidak bertubuh, tidak berjihat dan 
tidak memerlukan tempat””. 

KH. Misbah Zaenal Musthafa, Bangilan Tuban Jawa 
Timur dalam bukunya a-Fushul al-Arba'iniyyah Fi 
Mubhimmat al-Masa-il ad-Diniyyah, mengatakan: 


ea apa Yg naa Yg DI Ng pan mad 2 Amin 
OKE Kan Y AH AS 3 f3 Aap da ab | eropa V3 
B9 Yg teh lh oa Rr Ad CL Ale LN) 

Memo 3 JAN Ala Ae 





9 Choer Affandi, Pangajaran “Agaid al-Iman, h. 6-7 
9 akOawa-id akAsasiyyah Li Ablissunnah Wal Jama'h (Konsep 


Dasar Pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah), h. 100 


Agidak Imam Empat Madzhal | 143 


“Tidak ada suatu-pun yang menyerupai Allah, Allah 
bukan jism, 'aradl, bukan sesuatu yang memiliki 
gambar (bentuk), bukan sesuatu yang menempati 
ruang, tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan 
dan tidak dilahirkan, tidak ada suatu apapun yang 
membandingi-Nya, Allah tidak bertempat di suatu 
tempat dan tidak dilalui oleh masa, Allah tidak 
menempati salah satu arah dari yang enam, dan Allah 
bukan bertempat di salah satu arah, Allah tidak 


menempati sesuatu yang baharu (makhluk) "9. 


15. KH. Abdullah bin Nuh dalam bukunya berjudul 
Menuju Mukmin Sejati terjemahan kitab Minhaj al- 
“Abidin karya Imam al-Ghazali, menuliskan sebagai 
berikut: “Oleh karena itu itigad bid'ah di dalam hati sangat 
berbahaya, seperti mengi'tigadkan apa-apa yang nantinya 
dapat menyesatkan dia kepada kepercayaan bahwa Allah 
seperti makhluk, mislanya betul-betul duduk di dalam arsy, 
padahal Allah itu laysa kamitslibi syai'un (Tidak ada suatu 


apapun yang menyeruapi-Nya) 


22101 





100 Misbah Zainal Musthafa, al-Fushul al-Arba'iniyyah Fi 
Muhimmat al-Masa-il ad-Diniyyah, h. 11, 

101 Menuju Mukmin Sejati terjemahan kitab Minhaj al-'Abidin karya 
Imam al-Ghazali, h. 24, 


194 | Haidak Imam Empat Maduhak 


16. 


Pada bagian lain dalam buku yang sama, beliau 
menuliskan: “Kemudian sebagai kesimpulan, jika engkau 
benar-benar memikirkan tentang dalil-dalil perbuatan Allah 
maka engkau akan yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang 
maha kuasa, maha mengetahui, hidup, berkebendak, maha 
mendengar, maha melihat, berfirman dengan firman-firman- 
Nya yang gadim yang tidak ada awalnya dan tidak ada 
akhirnya. Maha suci Ia dari segala perkataan yang baru dan 
iradah yang baru. Maha suci dari segala kekurangan dan 
kecelaan. Tidak bersifat dengan sifat yang baharu, dan tiada 
harus bagi-Nya (artinya tidak boleh) apa-apa yang diharuskan 
bagi makhluk. Tidak menyerupai suatu apapun dari 
makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatu yang menyamai-Nya. 
Tidak diliputi oleh tempat dan jihat (arah). Dan tidak kena 
robah dan cacat? 


Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan al-Jampesi, 
Jampes, Kediri, Jawa Timur dalam buunya berjudul 
“Szraj ath-Thalibin “Ala Minhaj al-“Abidin”, menuliskan 
sebagai berikut: 

Ula ig dani ol AI jllah OKU Ang OT j3 Luukiag 

ALS alam BY eleull ane Led NI Sp slow ema 





102 Menuju Mukmin Sejati, h. 50 


Agidak Imam Empat Madzhal | 45 


Yg MUDI 3 Lelsitan  Jesal A3 Slam KAS OT LS R3 


Ola 0d OT 33 aki LAS ASI Ae 3 Ibas dl Ol Jas 


CG. dan Allah maha suci dari diliputi oleh tempat 
sehingga bisa ditunjuk, Allah juga maha suci dari 
diliputi oleh arah. Sedangkan tangan yang diangkat 
dan diarahkan ke langit ketika berdoa dikarenakan 
langit dijadikan sebagai kiblat doa sebagaimana 
Ka'bah dijadikan kiblat bagi orang yang shalat, ia 
menghadap kepadanya di dalam shalat, dan tidak 
dikatakan bahwa Allah ta'ala ada di arah ka'bah, 
sebagaimana Allah maha suci dari dibatasi oleh 
waktu "9, 

17. KH. Muhammad Muhajitin Amsar ad-Dari, Bekasi, 
dalam bukunya berjudul Ta'igat “Ala Matn al-Jawharah, 
menuliskan: 

LAS ga Bg Ha Wa (ES an si 


SI (MAL Yg) da CEU3 pg Rgong jg Ulin oa Holy 
Sl de Aoledly p9 AE AbetaY SI Kue Sl 


“Perkataannya (Syekh Ibrahim a-Laggani) “Lakin 
Bila Kayf” yakni tanpa menyipati Allah yang dilihat 





103 Siraj ath-T halibin “Ala Minhaj al- “Abidin, h. 104 


146 | Agidak Imam Empat Madyhak 


dengan sifat-sifat makhluk seperti berbadap-hadapan, 
menempati ruang berada di suatu arah dan lain 
sebagainya. — Perkataan — al-Laggani “Wa La 
Inhishari” yakni Allah bukan terlihat diliputi oleh 
suatu tempat karena mustahil bagi Allah ukuran 
(kecil, sedang, besar, maupun besar yang diandaikan 
tanpa penghabisan) dan mustahil bagi Allah batas 
akhir (sebagaimana makhluk — memiliki — batas 
akhir) "4, 


18. Syekh Abu Muhammad Hakim bin Masdugi bin 
Sulaiman al-Lasemi, Lasem Jawa Tengah dalam 
bukunya berjudul “ad-Dakha-ir a-Mufidah Fi Syarh al- 
“Agidah” menuliskan sebagai berikut: 


23 LAI SLAS ya (RSD) Ily dilwale (SSI) 
A9 SB AS ma IaI JB CLS abg j3 Reog Aoki 

mal Kam 
“(Lakin) tetapi melihat kita kepada Allah (bila 
Kaifiyyah) tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat 


makhluk seperti berhadap-hadapan, berada di suatu 
arah, menempati ruang dan lain sebagainya. Allah 





104 Tg'ligat “Ala Matn al-Jawbarah, h. 48-49 


Agidak Imam Empat Madzhal | 147 


ta'ala berfirman yang maknanya: Allah tidak 
menyerupai sesuatu-pun dari makbluk-Nya dan tidak 
ada sesuatu-pun yang menyerupai-Nya, Allah maha 
mendengar lagi maha melihat 9. 


19. KH. Abul Fadhol as-Senori, Senori Tuban Jawa Timur 
dalam karyanya berjudul “ad-Durr al-Farid Fi Syarh 
Jawharah at-Tawhid”, menuliskan sebagai berikut: 


Kalla 2 ds oli YI 3 Lagua Ils aiS SUS oa Dg 
JUNI SI Lukis lak Bone 233 Lagia Ai $S9 3 


“Diketahui dari keterangan ini bahwa Allah ta'ala 
maha suci dari menetap atau bersemayam di atas 
sesuatu dan bertempat di dalamnya, dan bahwa Allah 
maha suci dari gambar dan ukuran, maha suci dari 
semua arah, penjuru dan tempat 95. 

20. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam bukunya berjudul 
“Tafsir Ouran Karim”, menuliskan sebagai berikut: 
“Allah tidak bertempat, karena yang bertempat itu 
ialah makhluk-Nya, sedangkan “Allah tidak serupa 
dengan suatu apapun (OS. Asy-Syura: 11)”197. 





105 gd-Dakha-ir a-Mufidah Fi Syarh al Agidah, bh. 11 
106 gd-Durr al-Farid Fi Syarh Jawharah at-Tawhid, h. 119 
10 Tafsir Ouran Karim, h. 805 


(G8 | Agidal Imam Empat Madyhal 


21. Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon Jawa Barat dalam 
bukunya berjudul — “a-Mugaddimah/al-Mabadi” — al- 
Mahmudiyyah Fi al-Masa-il at-Tawhidiyyah”, menuliskan 
sebagai berikut: 

pia yah MUI SI og 1 Long J8 Gadb Ad ALS US 

Bg op Id dam on pb OX ji Je 
“Demikain pula sifat Otyamuhu Bi Nafsihi tetap 
bagi-Nya, dan mustahil lawan-nya yaitu iftigar 
(membutuhkan kepada  mkhluk), maka Allah 
tidaklah menempati tempat —ketahuilah— atau masa, 
hari, malam, terang, maupun kegelapan”. 

22. Syekh Muhammad Thayyib ibn Mas'ud al-Banjari, 
salah seorang ulama alim di wilayah Banjarmasin, 
dalam kitab karyanya dalam bahasa Melayu berjudul 
Miftah al-Jannah menuliskan sebagai berikut: “Dan ke- 
lima Oiyamubu Ta'ala Bi Nafhi artinya berdiri Allah ta'ala 
dengan sendiri-Nya, yakni tiada berkehendak Ia kepada 
maball (tempat), dan tiada berkehendak kepada mukhash- 
shish (yang mengkhususkan atau yang menciptakan)” 





108 ghMugaddimah al-Mabadi” a-Mahmudiyyah Fi al-Masa-il at- 
Tawhbidiyyah, h. 4, 
109 Miftah al-jannah, h. 7. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 149 


Pada bagian lain, beliau menuliskan: “(Faedah), Ini 
suatu faedah, ketahui olehmu bahwasannya sekalian yang 
maujud ini (artinya sesuatu yang ada) dengan dinisbahkan bagi 
kaya dengan sendirinya dan tiadanya itu empat bahagi, 
pertama, barang yang tiada berkehendak kepada mahall 
(tempat) — dan tiada — kepada — mukhash-shish — (yang 
mengkhususkan) yaitu Dzat Allah”. 


Juga menuliskan: “Maka Oiyamuhu Bi Nafsih itu 
ibarah (ungkapan) dari pada menafikan berkehendak kepada 
maball (tempat) 


Wa Allah A'lam Bi as-Shawab. 





10 Miftah al-jannah, h. 7. 
1 Miftah al-jannah, h. 7. 


150 | Agidak Imam Empat Madzkab 
Daftar Pustaka 


al-Our-in al-Kariym. 

Abidin, Ibn, Radd a-Mubtar “Ala ad-Durr a-Mukhtar, Cet. Dat 
Ihya at-Turats al-“Arabi, Bairut. 

Asgalani, al, Ahmad Ibn Ibn Ali Ibn Hajar, Fat) al-Biri Bi Syarh 
Shahih al-Bukhiri, tahgig Muhammad Fw'ad Abd al-Bagi, 
Cairo: Dar al-Hadits, 1998 

»..ad-Durar a-Kaminah Ff al-Ayan al-Mi-ah ats- 
Tsaminah, Haidarabad, Majlis Da-irah al-Ma'arif al- 
Utsmaniyyah, cet. 2, 1972. 

, Lisin al-Migin, Bairut, Mwassasah al-Alami Li al- 
Mathbw'at, 1986 

, Tahdzib at-Tahdzib, Bairut: Dar al-Fikr. 

Asakir, Ibn: Abu al-Gasim Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah (w 
571 H) Tabyin Kadzgib al-Muftari Fima Nusiba Ud Al-lmam 
Abi al-Hasan al-Asy'ari, Dar al-Fikr, Damaskus. 

Azdi, al, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asyats ibn Ishag as- 
Sijistani (w 275 H), Sunan Abi Dawmid, tahgig Shidgi 
Muhammad Jamil, Bairut, Dar al-Fikr, 1414 H-1994 M 

Azhari, Isma'il al-Azhari, Mir-it an-Najdiyyah, India 

Baghdadi, al, Abu Manshur Abd al-Gahir ibn Thahir (W 429 
H), a-Farg Bayn al-Firag, Bairut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, cet. Tth. 

, Kitab Ushiil ad-Din, cet. 3, 1401-1981, Dat al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Bairut. 

, Tafsir a-Asma' Wa ash-Shifat, Turki. 


Agidak Imam Empat Madzlal | ISI 


Balabban, Ibn: Muhammad ibn Badruddin ibn Balabban ad- 
Damasygi al-Hanbali (w 1083 H), a-Ihsin Bi Tartib Shahih 
Ibn Hibbin, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut 

, Mukhtashar al-lfadat P7 Rub'i al-Tbidat Wa ak Adab 
Wa Ziyadat. Dar al-Kutub al-Tlmiyah, Bairut 

Baghdadi, al, Abu Bakar Ahmad ibn Ali, al-Khathib, Tdrikh 
Baghdad, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th. 

, a-Fagih Wa al-Mutafaggih, Cet. Dar al-Kutug al- 
Ilmiyyah, Bairut. 

Bayhagi, al, Abu Bakar ibn al-Husain ibn “Ali (w 458 H), al- 
Asmd' Wa ash-Shifat, tahgig Abdullah ibn “Amir, 1423- 
2002, Dat al-Hadits, Cairo. 

Bayyadli, al, Kamaluddin Ahmad al-Hanafi, Isyarat a-Marim Min 
Ibarat A-lmam, tahgig Yusuf Abd al-Razzag, cet. 1, 1368- 
1949, Syarikah Maktabah Musthafa al-Halabi Wa 
Auladuh, Caito. 

Bukhari, al, Muhammad ibn Isma'il, Shahih al-Bukhari, Bairut, 
Dat Ibn Katsit al-Yamamah, 1987 M 

Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, al-Futdhat al-Islamiyyah, Cairo, 
Mesir, th. 1354 H 

, ad-Durar as-Saniyyah Ff ar-Radd “Ali al-W ahhabiyyah, 
Cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo, Mesir 

Dawud, Abu, as-Sijistani, Sunan Abi Diwid, Dar al-Janan, 
Bairut. 

Dzahabi, adz-, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn 
Utsman, Abu Abdillah, Tarikh adg-Dzahabi, Dat al-Fikr, 
Bairut. 

, Migin all 'tidal Ff Nagd al-Rijal, tahgig Muhammad 
Mu'awwid dan Adil Ahmad Abd al-Maujud, Bairut, Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, 1995 M 


152 | Haidak Imam Empat Madzlak 


, an-Nashihah adgDzahabiyyah, Bairut: Dar al- 
Masyari”, 1419 H-1998 

Ghazali, al, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn 
Muhammad ath-Thusi (w 505 H), Kitab a-Arba'in F7 Ushiil 
ad-Din, cet. 1408-1988, Dar al-Jail, Bairut 

, al-Magshad al-Asnd Syarh Asmd' Allah a-Husnd, t. 
th, Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, Cairo 

Hanifah, Abu, an-Nu'man ibn Tsabit al-Kufiy (W 150 H), al- 
Figh a-Akbar, Ta'ligat Dr. Jamil Halim al-Syarif, cet. Dar 
al-Masyari”, Bairut, 1436-2015 

Habasyi, al, Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf, Abu 
Abditrrahman, al-Magidlit as-Sunniyah Ff Kasyf Dlalilit 
Ahmad Ibn Taimiyah, Bairut: Dar al-Masyar?, cet. IV, 1419 
H-1998 M. 

, Sharih al-Bayin Ff ar-Radd “Ala Man Khialaf al-Our-an, 
cet. 4, 1423-2002, Dar al-Masyari”, Bairut. 

, Igh-har al-'Agidah as-Sunniyyah Ff Syarh al-“Agidah 
ath-Thahawiyyah, cet. 3, 1417-1997, Dar al-Masyar?, Bairut 

, at-Tahdgir asy-Syar'iyy a-W ajib, cet. 1, 1422-2001, 
Dar al-Masyari', Bairut. 

Hayyan, Abu Hayyan al-Andalusi, an-Nahr a-Midd Min al-Bahr 
al-Mubith, Dar al-Jinan, Bairut. 

Hamami, al, Abu Saif, Ghawts al Ibid Bi Bayan ar-Rasyid, 

Hushni, al, Tagiyyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini 
ad-Dimasygi (w 829 H), Dafu Syubah Man Syabbah Wa 
Tamarrad Wa Nasab Dgilik Na Al-Imim al-Jalil Ahmad, al- 
Maktabah al-Azhariyyah Li at-Turats, t.th. 

Iyadl, Abul Fadl Iyyadl ibn Musa ibn Iyadl al-Yahshubi, asy- 
Syifa Bi Tarif Hugiig a-Musthafi, tahgig Kamal Basyuni 





Agidak Imam Empat Madzhal | 153 


Zaghlul al-Mishri, Isyrif Maktab al-Buhuts Wa al-Dirasat, 
cet. 1421-2000, Dat al-Fikt, Bairut. 

Isfirayini, al, Abu al-Mudzaffar (w 471 H), a#Tabshir F7 ad-Din 
F7 Tamyig al-Firgah al-Najiyah Min al-Firag al-Hilikin, ta'lig 
Muhammad Zahid al-Kautsari, Mathba'ah al-Anwart, cet. 
1, th.1359 H, Cairo. 

Jama'ah, Ibn, Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adullah ibn 
Jama'ah dikenal dengan Badruddin ibn Jama'ah (Ww 727 
H), Idlah ad-Dalil Fi Oath'i Hujaj Ahl al-Ta'thil, tahgig 
Wahbi Sulaiman Ghawaji, Dar al-Salam, 1410 H-1990 M, 
Cairo 

Jawzi, al, Ibn, Abu al-Faraj Abdul Rahman ibn al-Jawzi (w 597 
H), al-Dlu'afa, Bairut: Dar al-Fikr. 

, Dafu Syubah at-Tasybih Bi Akaff at-Tangih, tahgig 
Syaikh Muhammad Zahid al-Kawtsari, Muraja'ah DR. 
Ahmad Hijazi as-Saga, Maktabah al-Kulliyyat al- 
Azhariyyah, 1412-1991 

Jawziyyah, al, Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah, Badii' al-Fawi-id, Cet. 
Dar “Alam al-Fawa-id, Bairut. 

Katsir, Ibn, Isma'il ibn Umar, Abu al-Fida, al-Bidiyah Wa an- 
Nihayah, Baitut, Maktabah al-Ma'datif, t. th. 

Kautsari, al, Muhammad Zahid ibn al-Hasan al-Kautsati, 
Takmilah ar-Radd "Ali Niiniyyah Ibn al-Oayyim, Mathbx'ah 
al-Sa'adah, Mesir. 

, Magalit al-Kawtsari, Dar al-Ahnaf , cet. 1, 1414 H- 
1993 M, Riyadi. 

Khalifah, Haji, Musthafa Abdullah al-Gasthanthini al-Rumi al- 
Hanafi al-Mulla, Kasyf a-Zhuniin "An Asami al-Kutub Wa al- 
Funin, Dat al-Fikr, Bairut. 


(54 | Haidak Imam Empat Madzhak 


Laknawi, al, Abu al-Hasanat Muhammad Abd al-Hayy al- 
Laknawi al-Hindi, ar-Rafu Wa at-Takmil Ff a-Jarh Wa at- 
Tadil, tahgig Abd al-Fattah Abu Ghuddah, cet. Dar al- 
Basya-r al-Islamiyyah, Bairut. 

Maturidi, al, Abu Manshur al-Maturidi, Syarh a-Figh a- Akbar 

Mutawalli, al, al-Ghunyah F7 Ushiil ad-Din, Mwassasah al-Kutub 
ats-Tsagafiyyah, Bairut. 

Nu'mman,an, ibn Tsabit, Abu Hanifah al-Kufiy (W 150 H), al 
Figh a-Akbar, Ta'ligat Dr. Jamil Halim al-Syarif, cet. Dar 
al-Masyari”, Bairut, 1436-2015 

Naisaburi, al, Muslim ibn al-Hajjaj, al-Ousyairi (w 201 H), 
Shahih Muslim, tahgig Muhammad Fw'ad Abd al-Bagi, 
Bairut, Dar Ihya” al-Turats al-“Arabi, 1404 

Nawawi, al, Yahya ibn Syaraf, Muhyiddin, Abu Zakariya, al- 
Mimhaj Bi Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj, Cairo, al- 
Maktab ats-Tsagafi, 2001 H. 

Najdi, an, Muhammad ibn Humaid an-Najdi, as-Subub al- 
Wabilah “Ala Dlard-ih a-Handbilah, Cet. Maktabah Al-Imam 
Ahmad. 

Gari, al, Ali Mulla al-Gari, Syarh al-Figh al-Akbar, Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Bairut 

Ourthubi, al, a-Jami” Li Ahkam al-Our'in, Dar al-Fikr, Bairut 

Rifa'i, ar, Abu al-Abbas Ahmad at-Rifa'i a/Kabir ibn al-Sulthan 
Ali, Magilat Min al-Burhin al-Mu'ayyad, cet. 1, 1425-2004, 
Dar al-Masyari', Bairut. 

Razi, ar, Fakhruddin ar-Razi, at-Tafsir al-Kabir Wa Mafiatih al- 
Ghayb, Dar al-Fikr, Bairut 

Subki, as, Tagiyyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki, as-Sayf ash- 
Shagil Ff ar-Radd “Ala Ibn Zafil, Mathba'ah al-Sa'adah, 
Mesir. 


Agidak Imam Empat Madzhal | 155 


, ad-Durrah al-Mudliyyah Ff ar-Radd "Ala Ibn Taimiyah, 
dati manuskrif Muhammad Zahid al-Kautsati, cet. Al- 
Oudsi, Damaskus, Siria, th. 1347 

, ak-ltibir Bi Baga” ak-jannah Wa an-Nar, dari 
manuskrif Muhammad Zahid al-Kautsari, cet. Al-Oudsi, 
Damaskus, Sitia, th. 1347 

Subki, as, Tajuddin Abd al-Wahhab ibn Ali ibn Abd al-Kafi as- 
Subki, Thabagit asy-Syafiiyyah al-Kubri, tahgig Abd al- 
Fattah dan Mahmud Muhammad ath-Thanahi, Baitut, 
Dar Ihya al-Kutub al-“Arabiyyah. 

Subki, as, Mahmud, Ithaf al-Kd-init Bi Bayan Madzghab as-Salaf Wa 
al-Khalaf Fi al-Mutasyabihat, Mathba'ah al-Istigamah, Mesir 

Tabban, Arabi (Abi Hamid ibn Marzug), Bard-ah a-Asy ariyyin 
Min “Agd-id al-Mukhalifin, Mathba'ah al-Tlm, Damaskus, 
Siria, th. 1968 M-1388 H 

Taimiyah, Ibn: Ahmad ibn Taimiyah, Minhdj as-Sunnah an- 
Nabawiyyah, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut. 

, Muwifagah Sharih al-Ma gil Li Shahih a-Mangiil, Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut. 

, Syarh Hadits an-Nugil, Cet. 'Zuhait asy-Syawisy, 
Bairut. 

, Majmii Fatawi, Dar “Alam al-Kutub, Riyadi. 

, Nagd Maritib al-ljma' Li Ibn Hagm, Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Bairut. 

, Bayan Talbis al-Jahmiyyah, Mekah. 

Thabari, ath, Tirikh a-Umam Wa al-Mulik, Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, Bairut. 

, Tafsir Jami' a-Bayin “An Tail Ay al-Our-in, Dar al- 
Fikr, Bairut 


156 | Agidak Imam Empat Madulak 


Thabarani, ath, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub, Abu Sulaiman 
(Ww 360 H), a-Mujam ash-Shagir, tahgig Yusuf Kamal al- 
Hut, Bairut, Muassasah al-Kutuh al-Tsagafiyyah, 1406 H- 
1986 M. 
, a-Mu jam al-Awsath, Bairut, Muassasah al-Kutub al- 
Tsagafiyyah. 
, al-Mujam al-Kabir, Bairut, Muassasah al-Kutub al- 
Tsagafiyyah. 
Tirmidzi, at, Muhammad ibn Isa ibn Sutah as-Sulami, Abu Isa, 
Sunan at-Tirmidgi, Bairut, Dar al-Kutub al-TIlmiyyah, t. th. 
Zabidi, az, Muhammad Murtadla al-Husaini, Ithdf as-Siidah al- 
Muttagin Bi Syarh Ihya” Ulim al-Din, Bairut, Dar at-Turats 
al-Arabi 
, Tdj al-“Ariis Syarh al-Oimiis, Cet. al-Maktabah al- 
'Tlmiyyah, Bairut. 
Zurgani, az, Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Bagi az- 
Zurgani (w 1122 H), Syarh ag-Zurgini “Alai a-Muwatha', 
Dat al-Marrifah, Bairut. 


Agidak Imam Empat Madzhab | 157 


Data Penyusun 

5.5 gu, Dr. H. Kholilurrohman Abu Fateh, lahir di 
ker Subang 15 November 1975, Dosen Unit Kerja 
TB: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
' Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di 
hal Pasca Sarjana PTIO Jakarta). Jenjang pendidikan 
Na formal dan non formal di antaranya, Pon-Pes 
Aa Ma | “1 Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam 
Daarul Rahman (ID) Jakarta (1998), Pendidikan Kader Ulama 
(PKU) Prov. DKI Jakarta (2000), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
(Tafsir dan Hadits) (2005), Tahfizh al-Ouran di Pon-Pes Manba'ul 
Furgon Leuwiliang Bogor (Non Intensif), Tallaggf Bi al-Musyafahah 
hingga mendapatkan sanad berbagai disiplin ilmu. Menyelesaikan S3 di 
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Guran (PTIO) Jakarta pada konsentrasi 
Tafsir, dengan IPK 3,84 (cumlaude). Pengasuh Pondok Pesantren 
Menghafal al-Yuran Khusus Putri Darul Yuran Subang Jawa Barat. 
Beberapa karya yang telah dibukukan di antaranya, 1) Membersihkan 
Nama Ibnu Arabi, Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah. 2) Studi 
Komprehensif Tapir Istawa. 3) Mengungkap Kebenaran Agidah 
Asy'ariyyah. 4) Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat Dan 
Arah Dalam Berbagai Karya Ulama. 5) Memahami Bid'ah Secara 
Komprehensif. 6) Meluruskan Distorsi Dalam Ilmu Kalam. 7) 
Membela Kedua Orang Tua Rasulullah dari Tuduhan Kaum Wahabi 
Yang Mengkafirkannya. 8) a/-Fara-id Fi Jawhbarah at-Tawhid Min al- 
Fawa-id (berbahasa Arab Syarh Matn Jawharah at-Tawhid), 9). Al 
Magalat ak-fami'ah Li Tahgig Aga-id Ahlissunnah Wa ak-jama'ah 
(berbahasa Arab), 10). A/-Fattah Fi Syarh Arba'in Haditsan Li a-Hushul 

“Ala al-Arbah, dan beberapa tulisan lainnya. 


Email : aboufaateh@yahoo.com 


| Kai 
PN 


Grup FB : Agidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat 
Blog : www.allahadatanpatempat.blogspot.com 


WA : 0822-9727-7293 


